HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: 
P.K. OJONG (1920-1980) 
JAKOB OETAMA (1931-2020) 


KHUSUS PELANGGAN KORAN 


Dapatkan hak Anda ff 
sebagai pelanggan 
koran sekarang juga 


0812 900 50800 EEj 


Gara-gara Balon 
Hubungan Amerika Seri 
kat-China kian memanas 
gara-gara balon. 
INTERNASIONAL/HLM 4 


KOMPAS 


AMANAT HATI NURANI RAKYAT 


Khidmat Inklusif NU 
NU perlu memikirkan strategi 
dan formulasi ide yang relevan 
dengan suasana zaman. 


OPINI/HLM 6 


SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


HUT KE-15 GERINDRA 


Prabowo Tekankan 


Soliditas Partai 


JAKARTA, KOMPAS — Soliditas internal coba ditunjukkan Partai 
at acara syukuran hari ulang tahun ke-15 partai. 
Soliditas juga coba dijaga melalui sejumlah pesan yang di- 
npaikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam 
pidatonya. Dengan target Gerindra memenangi Pemilu 2024, 


Gerindr. 


sa 


solidit 


s menjadi kunci utama. 


Acara syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-15 Gerindra 
digelar di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Senin (6/2/2023). 
ran elite Gerindra, 
termasuk Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga 
Salahuddin Uno. Sejumlah pihak menduga relasi Sandiaga 
dengan Prabowo dan Gerindra merenggang karena ditengarai 
ada intensi Sandiaga pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 
dan kabar akan pindahnya Sandiaga ke Partai Persatuan 


Selain Prabowo, 


a itu juga dihadiri 


Pembangunan. 


Meski demikian, dalam acara syukuran yang juga diikuti 
secara daring oleh jajaran pengurus Gerindra di daerah itu, 
Prabowo dan Sandiaga tampak akrab. Sandiaga mendampingi 
Prabowo sejak tiba di lokasi acara. Di awal pidatonya, Prabowo 
juga menyapa Sandiaga selain sejumlah elite Gerindra lain 
yang hadir. Sandiaga membalas sapaan Prabowo dengan 
berdiri dan memberi hormat kepada Prabowo. Menteri Pa- 
riwisata dan Ekonomi Kreatif itu juga turut ke podium saat 


pemotongan tumpeng oleh Prabowo. 


Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan pesan-pesan 
untuk menjaga soliditas partai. Ia, misalnya, mengingatkan 
agar dalam partainya jangan ada musuh dalam selimut, jangan 
ada yang menggunting dalam lipatan, dan jangan menohok 


kawan seperjuangan. 


”Nenek moyang kita mengingatkan bahwa ada sikap-sikap 
seperti itu. Gerindra tidak boleh,” ujar Prabowo. 


(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5) 


Prospek Konservatif 
Pertumbuhan Ekonomi 


ANALISIS EKONOMI 


www.kompas.id 


$ 


Dominasi Haaland 
Dominasi Er 
Liga Inggris 
angka individu. 
OLAHRAGA/HLM 14 


Ap pitoto 


16 Halaman#Kompas.id 
Nomor 218 Tahun Ke-58 


Harga Langganan Kompas (Kompas.id) 
Rp 200.000/bulan (Belum Termasuk Ongkos Kirim) 
Harga Eceran Rp 9.000 


Layanan Pelanggan 
(021) 25676000 
0812 900 50800 


E-mail kompas@kompas.id 
3 Redaksi (021) 5347710 
Iklan (021) 80626688-99 


ing Haaland di 
masih sebatas 


f) Ghariankompas | w) Ghariankompas | @hariankompas 


Gempa Dahsyat Landa Turki 


Gempa dahsyat mengguncang Turki-Suriah hingga menyebabkan lebih dari 2.300 orang 


ARI KUNCORO 
Rektor Universitas Indonesia 


aru-baru ini Dana Moneter Internasional atau IMF 
B merevisi ramalan pertumbuhan global dari pe- 


AP PHOTO/KHALIL HAMRA 


Seorang pria mencari korban selamat di antara puing-puing di sebuah bangunan yang hancur 


simistis berhati-hati ke positif-konservatif. Prediksi 
pertumbuhan ekonomi dunia 2023 direvisi dari angka 


sebelumnya 2,7 persen ke 2,9 persen. 


Meski demikian, IMF juga tetap konservatif, diperli- 
hatkan dengan melakukan smoothing prediksi, pada 2023 
dinaikkan, tetapi tetap konservatif di 2024 pada 3,1 persen. 
Selain itu, inflasi di 84 persen negara-negara di dunia juga 


INFRASTRUKTUR 


diperkirakan turun dari 8,8 persen pada 2022 ke 6,6 persen 


pada 2023, dan 4,1 persen pada 2024. 


Beberapa faktor memengaruhi perubahan prediksi ini. 
Pertama adalah pertumbuhan positif Amerika Serikat yang 
mengejutkan di triwulan III dan IV 2022 masing-masing 
sebesar 3,2 dan 2,9 persen. Faktor penting lain adalah 


relaksasi kebijakan nol Covid-19 di China. 


Faktor terakhir adalah musim dingin yang relatif 


(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7) 


READ EDITORS' CHOICE IN ENGLISH kompas.id 


JAKARTA, KOMPAS — Jakarta 
sampai saat ini masih berupaya 
keras meningkatkan pemba- 
ngunan infrastruktur pengen- 
dali banjir. Dalam skema pe- 
ngendalian banjir Jakarta oleh 
Dinas Sumber Daya Air DKI 
Jakarta, debit air yang masuk ke 
Ibu Kota mencapai 3.389 meter 
kubik per detik. 

Di sisi lain, kapasitas infra- 
struktur eksisting pengendalian 
banjir Jakarta kini baru 1.141 
meter kubik per detik. Kapa- 


sitas infrastruktur eksisting itu 
bagian dari desain infrastruktur 
pengendalian banjir yang te- 
ngah dibangun dan ditargetkan 
mengelola 2.357 meter kubik 
per detik. 

”Masih ada selisih 1032 me- 
ter kubik per detik (dari target 
pembangunan infrastruktur de- 
ngan total air yang masuk) yang 
harus ditampung. Direncana- 
kan ditampung lewat waduk 
atau embung. Lokasinya masih 
dikaji yang tepat di mana,” kata 


akibat gempa di Adana, Turki, Senin (6/2/2023). Gempa dahsyat di Turki selatan menyebabkan 
ribuan bangunan luluh lantak serta ribuan orang tewas dan terluka. 


Kepala Seksi Perencanaan Bi- 
dang Pengendalian Banjir dan 
Drainase Dinas Sumber Daya 
Air Jakarta Maman Supratman, 
Jumat (3/2/2023). 

Merujuk pada skema pe- 
ngendalian banjir Jakarta, area 
hulu hingga Manggarai diopti- 
malkan sebagai lokasi parkir ai 
Kemudian ada Kanal Banjir Ti- 
mur dan Kanal Banjir Barat di 
area cekungan serta polder (ta- 
nah rendah untuk menampung 
air) di sekitar area hilir. 


ANKARA, SENIN — Dua kali gem- 
pa dangkal dahsyat menggun- 
cang Turki selatan dan Suriah 
utara, Senin (6/2/2023). Jum- 
lah korban tewas dan luka terus 
bertambah. Sampai dengan Se- 
nin pukul 23.00 WIB, lebih dari 
2.300 korban tewas dan lebih 
dari 9.500 korban luka-luka di 
dua negara tersebut. Sementara 
ribuan bangunan luluh lantak. 

"KBRI Ankara telah 
berkoordinasi dengan otoritas 
lokal. Sejauh ini tidak ada warga 
Indonesia yang menjadi korban 
meninggal,” ujar Duta Besar RI 
untuk Turki Lalu Muhammad 
Igbal dari Ankara. 

KBRI Ankara mencatat, 500 
warga negara Indonesia (WNI) 
berada di daerah pusat gempa. 
Sebagian besar mahasiswa, 
sebagian lagi bekerja pada 
sejumlah organisasi internasi- 
onal. Sejauh ini, tiga WNI 
dipastikan cedera karena ben- 
cana itu. 

Sementara sejumlah WNI la- 
in harus meninggalkan tempat 
tinggal mereka yang rusak ka- 
rena gempa. "KBRI Ankara se- 
dang mengupayakan rumah pe- 
nampungan sementara sambil 
menunggu penanganan dari 
otoritas setempat,” ujar Igbal. 

Menurut Otoritas Manaje- 


Gempa Turki dan Suriah 


6 Februari 2023 
Magnitudo 7,8 — Kedalaman 17,/ 


DKI Kejar Target Bangun Pengendali Banjir 


Pengendalian secara menye- 
luruh dari hulu ke hilir ini se- 
suai kondisi geografis Jakarta. 
Berdasarkan peta ekoregion 
provinsi oleh Dinas Lingkungan 
Hidup DKI Jakarta tahun 2014, 
Ibu Kota terbagi dalam dataran 
marin, yaitu area pasang surut 
berlumpur (rentan banjir), be- 
ting gisik, dan lembah antar- 
gisik (rawan genangan). 

Kemudian, dataran fluvial 
terdiri dari dataran rawa (ren- 
tan genangan dan banjir), ban- 


tewas. Sejauh ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban meninggal. 


men Bencana dan Darurat Tur- 
ki (AFAD), gempa pertama ber- 
magnitudo 7,8 berpusat di Dis 
trik Pazarcik, Provinsi Kah- 
ramanmaras, pada kedalaman 
177 kilometer. Ini merupakan 
wilayah di Turki selatan yang 
dekat perbatasan utara Suriah. 
Gempa terjadi pada pukul 04.17 
waktu setempat atau 08.17 WIB. 
Getarannya terasa hingga Si- 
prus, Yunani, Mesir, dan Le- 
banon. 

Sekitar sembilan jam kemu- 
dian, persisnya pukul 13.24 
waktu setempat atau 17.24 WIB, 
terjadi gempa dahsyat susulan. 


(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5) 


?2 BACA JUGA: 


Ratusan WNI 
Terdampak Gempa 
KBRI Ankara mencatat, 
ada 500 warga negara In- 
donesia berada di daerah 
pusat gempa yang meng- 
guncang Turki. Sebagian 
besar adalah mahasiswa. 
KOMPASID 


klik.kompas.id/gempaturki 


BACA JUGA HLM 8 


Tingkat guncangan 
Dahsyat mma Ringan 
le Permukiman penduduk. 


jir, dan fluviomarin (rentan ge- 
nangan, rob, dan banjir) di 
tengah ke arah utara Jakarta. 
Terakhir dataran vulkanik, da- 
taran bergelombang hingga lan- 
dai dari pusat ke selatan DKI. 
Restu Gunawan dalam bu- 
kunya, Gagalnya Sistem Kanal 
Pengendalian Banjir Jakarta 
dari Masa ke Masa (2010), 


(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2) 


BACA JUGA HLM 12 & E-PAPER C 


Oo toritas Jasa Keuangan (OJK) meng- 
gelar Pertemuan Tahunan Industri 
Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, 
Senin. Presiden Joko Widodo hadir fisik dalam 
kegiatan yang dihadiri secara hibrida oleh para 
pemimpin industri jasa keuangan, pimpinan 


kementerian dan lembaga negara, serta 
k dan lembaga neg 
pimpinan media massa. 

Dalam sambutannya, Ketua Dewan 


Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelas- 
kan pencapaian kinerja sektor jasa keuangan 
pada 2022 yang berhasil dijaga sehingga 
tumbuh positif dan stabil. 

Kinerja itu tecermin dari data di pasar 
modal yang mencatatkan penambahan 71 
emiten atau terbesar selama ini. Kredit per- 
bankan dan piutang pembiayaan tumbuh 114 
persen dan 14,2 persen, lebih tinggi dari rerata 5 
tahun sebelum pandemi sebesar 8,9 persen dan 
4,4 persen. Kinerja sektor jasa keuangan yang 
tumbuh signifikan ini berkontribusi positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 
yang mencapai kisaran 5 persen. 

Untuk semakin memperkuat industri jasa 


Pertemuan Tahunan Industri 
Jasa Keuangan 2023, Presiden 
Apresiasi dan Yakin OJK Bisa 


t- 


PERTEMUAN TAHL 


ye 


INDUSTRI JASA KEUANGAN 2023 


keuangan sehingga semakin berkontribusi 
pada pertumbuhan ekonomi nasional, OJK 
mengeluarkan tiga kebijakan prioritas yang 
mengarahkan agar industri jasa keuangan 
bisa menjadi ujung tombak kebangkitan 
perekonomian nasional. 

Prioritas kebijakan pertama adalah 
penguatan sektor jasa keuangan. Penguatan 
ini akan dilengkapi dengan kebijakan pening- 
katan perlindungan konsumen keuangan 
dan masyarakat, melalui preemptive measures 
dengan edukasi yang masif untuk mening- 
katkan literasi keuangan, penanganan penga- 
duan dan penyelesaian sengketa yang lebih 
efektif dan efisien, serta penguatan fungsi 
gugatan perdata oleh OJK. 

Prioritas kebijakan kedua, menjaga 
pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi 
peran sektor keuangan. OJK akan mendorong 
sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan 
melalui peningkatan minat investor terhadap 
instrumen investasi berkelanjutan dan hijau 
serta investasi syariah di Indonesia. 

OJK juga mendukung penuh kebijakan- 


kebijakan strategis pemerintah, antara lain 
percepatan pembangunan dan pengembangan 
Ibu Kota Nusantara (IKN) dan akan ikut 
mengembangkan bentuk dukungan bagi 
LJK beroperasi di financial center IKN3 
memperkuat serangkaian kebijakan men- 
dukung program hilirisasi komoditas sumber 
daya alam (SDA) dalam meningkatkan nilai 
tambah, memberikan insentif bagi sektor yang 
memerlukan dorongan pemulihan lebih lanjut, 
misalnya sektor propertis serta berkomitmen 
untuk terus melakukan percepatan perluasan 
akses keuangan kepada pelaku UMKM. 

Prioritas kebijakan ketiga, yaitu Pening- 
katan Layanan dan Penguatan Kapasitas 
OJK antara lain memperkuat kapasitas 
kelembagaan OJK dan sektor jasa keuangan 
dengan mengedepankan integritas dan 
profesionalisme melalui akselerasi pencegahan 
korupsi Sistem Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP), harmonisasi ketentuan sesuai standar 
internasional, pengelolaan data dan informasi 
terintegrasi, serta pengembangan pengawasan 
berbasis teknologi swptech dan regtech. 


Apresiasi Presiden 

Dalam pertemuan ini, Presiden Joko 
Widodo menyampaikan apresiasi kerja OJK 
yang berhasil menjaga stabilitas dan mening- 
katkan kinerja sektor jasa keuangan dan 
meyakini OJK akan mampu mengarasi segala 
tantangan dalam industri jasa keuangan. 

Presiden juga meminta agar OJK semakin 
memperkuat industri jasa keuangan untuk 
mendorong perekonomian nasional, khususnya 
dalam ' membi hilirisasi SDA untuk 
meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian 
negara dan menyerap tenaga kerja. 

Presiden juga meminta OJK untuk semakin 
meningkatkan perlindungan konsumen dari 
produk dan layanan jasa keuangan dengan 
meningkatkan pengawasan secara detail. Perlin- 
dungan konsumen menurutnya menjadi hal 
yang sangat penting dalam menjaga stabilitas 
sektor keuangan dan perekonomian nasional. 


Untuk 2023, OJK optimistis tren positif 
kinerja sektor keuangan akan berlanjut. Kredit 
perbankan diproyeksikan tumbuh sebesar 10 
persen sampai dengan 12 persen, didukung 
pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 7 
persen sampai dengan 9 persen. 

Di pasar modal, nilai emisi ditargetkan 
sebesar Rp 200 triliun dan dapat mencapai nilai 
lebih besar dalam hal didukung kondisi pereko- 
nomian lebih baik lagi. Di IKNB, piutang 
pembiayaan Perusahaan Pembiayaan diproyek- 
sikan tumbuh 13 persen sampai dengan 15 
persen sejalan dengan meningkatnya mobilitas 
masyarakat. 

Sementara itu, aset asuransi jiwa dan 
asuransi umum diperkirakan tumbuh sebesar 
5 persen sampai dengan 7 persen di tengah 
program reformasi yang dilakukan OJK. Selain 
itu, aset Dana Pensiun diperkirakan tumbuh 5 
persen sampai dengan 7 persen. ("J 


7 


Politik& Hukum 


e-mail: desk.polhuk@kompas.id 


KOMPAS, SELASA, 7 


Baca artikel lainnya seputar Politik dan Hukum Oo) jo) 
di Kompas.id dengan memindai OR Code H 


Peklik.kompas.id/polhuk Ini 


FEBRUARI 2023 


HUT Ke-15 Partai Gerindra 


BERGERAK 
BANGKITKAN IND 


ADRYAN YOGA PARAMADWYA 


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpidato di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra di Jakarta, Senin 
(6/2/2023). Partai Gerindra memperingati hari ulang tahun ke-15 dengan mengumpulkan para kader di seluruh Indonesia secara 


luring dan daring. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan pesan-pesan untuk menjag 


soliditas partai. 


SIDANG PROMOSI DOKTOR 


Kembali ke Kejayaan Golkar, Perbaiki Rekrutmen Kader 


JAKARTA, KOMPAS — Pascarefor- 
masi, raihan kursi DPR Partai 
Golkar cenderung menurun. 
Hilangnya roh kaderisasi dan 
edukasi kader dinilai menjadi 
salah satu penyebab calon ang- 
gota DPR yang diusung partai 
ini tak lagi memikat publik. 
Untuk itu, perbaikan sistem 
rekrutmen kader dan kaderisasi 
perlu jadi perhatian Golkar. 
Dalam sidang promosi dok- 
tor dengan disertasi berjudul 
”Tata Kelola Fungsi Represen- 
tasi dan Rekrutmen Partai Gol- 
kar dalam Mewujudkan Good 
Governance Era Reformasi”, di 
Sekolah Tinggi Ilmu Adminis- 
trasi Negara, Jakarta, Senin 
(6/2/2023), Agun Gunanjar Su- 
darsa menerangkan, partainya 
menghadapi krisis kaderisasi 
dan rekrutmen, yang tecermin 
dari terus menurunnya jumlah 
raihan kursi di DPR. Tata kelola 
rekrutmen yang buruk dinilai 
sebagai salah satu penyebab. 
Pascareformasi, Golkar dini- 
lainya lebih berorientasi pada 


perekrutan figur dari luar par- 
pol yang populer atau memiliki 
modal kapital besar dengan ha- 
rapan bisa mendatangkan elek- 
tabilitas bagi parpol. Namun, 
pola seperti ini justru men- 
datangkan dinasti politik, bah- 
kan tak jarang mantan nara- 
pidana korupsi yang direkrut. 
Jika Golkar hendak kembali 
menjadi partai penguasa seperti 
di era Orde Baru, menurut ang- 
gota DPR dari Golkar ini, partai 
harus mulai berbenah dengan 
memperbaiki sistem rekrutmen 
kader dan memperluas fungsi 
representasi dari partai. 
"Maka itu, partai harus 
memberlakukan good gover- 
nance yang menjunjung tinggi 
nilai akuntabilitas dan meri- 
tokrasi di dalamnya,” ujarnya. 
Prinsip itu dimulai dengan 
mengintegrasikan proses pen- 
jaringan calon anggota legislatif 
(caleg) dengan sistem edukasi 
yang dimiliki partai, salah sa- 
tunya lewat Golkar Institute 
yang didirikan pada 2020. Ia 


berharap agar para kader Gol- 
kar yang hendak maju sebagai 
caleg memiliki kecerdasan dan 
pengetahuan sehingga mampu 
mengartikulasikan kepentingan 
rakyat dengan baik. 

”Golkar harus memiliki mo- 
del lembaga edukasi dan ka- 
derisasi yang terintegrasi. Se- 
karang semuanya itu masih ter- 
pisah-pisah. Siapa yang melaku- 
kan pendidikan, siapa yang 
menjaring caleg, ini perlu di- 
integrasikan, dan keberadaan 
Golkar Institute ini bisa men- 
jadi salah satu model yang bisa 
kita dorong,” ucap Agun. 

Uji akuntabilitas 

Tak hanya itu, ia berharap 
agar setiap kader yang direkrut 
dan dicalonkan harus melewati 
tahap uji akuntabilitas di ha- 
dapan publik. Mekanisme ini 
penting agar masyarakat bisa 
terlibat untuk menjaring kan- 
didat yang layak dicalonkan 
atau tidak. Strategi penjaringan 
ini juga dapat dimulai dengan 


mendirikan Rumah Aspirasi 
Fungsional di banyak daerah. 
Selain itu, ia berharap agar 
negara dapat memberikan pen- 
danaan yang lebih besar untuk 
partai politik. Pendanaan ini 
penting untuk memberikan ke- 
pastian bagi masyarakat, bahwa 
mereka bisa masuk ke arena 
politik tanpa terganggu oleh ke- 
pentingan oligarki ataupun ke- 
lompok-kelompok lain. 
Direktur Eksekutif Voxpol 
Center, Pangi Syarwi Chaniago, 
melihat kader-kader Golkar se- 
benarnya memiliki kompetensi 
yang mumpuni. Namun, partai 
ini kerap tidak mampu menjaga 
mereka sehingga beberapa di 
antaranya memutuskan keluar 
dan membentuk partai baru. 
”Kader-kader Golkar punya 
kualitas mumpuni, istilahnya 


ini partai pelatih, mereka harus . 


mulai berani dan percaya diri. 
Soal dana parpol, itu baik, ting- 
gal mekanisme akuntabilitas 
dan  pertanggungjawabannya 
yang diatur,” ujarnya. (Z15) 


KILAS 
POLITIK & 
HUKUM 


Instruksi Sambo Bukan 
Perintah Kedinasan 


Jaksa penuntut umum kasus 
perintangan penyidikan pe- 
nembakan Brigadir J atau Nof- 
riansyah Yosua Hutabarat me- 
negaskan bahwa perintah Ferdy 
Sambo kepada Hendra Kurni- 
awan untuk mengamankan re- 
kaman kamera pengawas di se- 
kitar lokasi penembakan Nof- 
riansyah di rumah dinas Sam- 


Ini disampaikan dalam replik 
jaksa atas pleidoi terdakwa 
Hendra di PN Jakarta Selatan, 
Senin (6/2/2023). (NAD) 


Indonesia Harus Jadi 
Poros Maritim Dunia 


Wakil Presiden Ma'ruf Amin 
mengingatkan, jalur laut Indo- 
nesia merupakan jalur vital la- 
lu lintas perdagangan dunia. 
”Poros Maritim Dunia meru- 
pakan sebuah keniscayaan dan 


makmuran bersama,” kata 
Wapres dalam kuliah umum di 
Akademi Angkatan Laut di Su- 
rabaya, Jawa Timur, Senin 
(6/2/2023). (WKM) 


Hari Ini, MA Gelar 
Pemilihan Wakil Ketua 


Mahkamah Agung (MA), Se- 
lasa (7/2/2023), dijadwalkan 
menggelar pemilihan Wakil 
Ketua MA Bidang Yudisial se- 
telah ditinggalkan Andi Sam- 
san Nganro yang memasuki 
usia pensiun, akhir Januari la- 
lu. Menurut Juru Bicara MA 
Suharto, pemilihan mengacu 
pada Undang-Undang MA 
yang mengatur wakil ketua 
MA dipilih dari dan oleh 
hakim agung. "Maka, prin- 
sipnya semua hakim agung da- 
pat menjadi kandidat,” ujar 
Suharto, Senin (6/2). (ANA) 


PEMBERANTASAN KORUPSI 


Mahfud: Presiden Akan Beri Arahan 
Khusus Merespons Penurunan IPK 


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Jo- 
ko Widodo, Senin (6/2/2023), 
memimpin pertemuan internal 
dengan mengundang kemente- 
rian dan lembaga terkait untuk 
membahas respons terhadap 
turunnya skor Indeks Persepsi 
Korupsi (IPK) Indonesia dari 
38 ke 34. Dalam waktu dekat, 
Presiden juga akan kembali 
membahas hal itu sebelum me- 
nyampaikan arahan terkait 
langkah yang akan diambil. 

Dalam pertemuan bersama 
Presiden, hadir Menteri Koor- 
dinator Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan Mahfud MD: 
Jaksa Agung Sanitiar Burha- 
nuddin Kepala Polri Jenderal 
(Pol) Listyo Sigit Prabowo: dan 
Ketua Komisi Pemberani 
Korupsi (KPK) Firli Bahu: 

”Kami berdiskusi dengan 
tetap menghormati, menghar- 
gai, serta mengapresiasi apa 
yang dilakukan TII (Trans, 
rency International Indonesia). 
Maka, kita menyampaikan, ten- 
tu kita akan melakukan per- 
baikan-perbaikan. Dan, dalam 
waktu dekat nanti akan men- 
dapatkan arahan khusus seba- 
gai kebijakan negara dari Pre- 
siden,” kata Mahfud saat mem- 
beri keterangan kepada media 
di Kompleks Istana Kepresi- 
denan, Jakarta. 

Adapun, dalam IPK 2022, 
Indonesia mendapat skor 34 
atau turun empat poin diban- 
dingkan tahun 2021. Indonesia 
pada tahun 2022 berada di pe- 
ringkat ke-10 dari 180 negara 
yang disurvei. Capaian skor pa- 
da tahun 2022 ini, yakni 34, 
sama dengan skor Indonesia 
tahun 2014. 


Sejumlah langkah 


Mahfud menuturkan, sejum- 
lah langkah akan dilakukan pe- 
merintah. "Nanti mungkin da- 
lam dua atau tiga hari ke depan 
akan dipanggil lagi oleh Pre- 
siden, kami berempat, untuk 
kemudian Presiden menyam- 
paikan arahan-arahan tentang 


—— 
Aparat hukumnya 
malah menjadi beban 
IPK. Kementerian lain 
tidak merasa 
bertanggung jawab. 


Pahala Nainggolan 


apa yang akan kita lakukan,” 
kata Mahfud. 

Pada kesempatan tersebut 
Mahfud menuturkan, dalam 
penyusunan IPK 2022, peme- 
rintah menemukan dari 13 lem- 
sigi internasional, ada de- 
lapan lembaga yang dipakai un- 
tuk Indonesia. 

”Dan, lembaga yang biasanya 
dipakai, tahun ini tidak dipakai 
untuk Indonesia, padahal per- 
baikan kita menuju ke situ, ya- 
itu lembaga sigi yang sangat 
terkenal, World Economic Fo- 
rum. Di situ kita tinggi tapi 
tidak dipakai untuk menghi- 
tung kali ini. Jadi, tidak apa-apa. 
Kami hanya ingin menyatakan 
bahwa itu semua bukan fakta, 
melainkan persepsi, dan baru 
terbatas pada hal-hal tertentu,” 
katanya. 

Mahfud menuturkan, Indo- 
nesia justru mengalami kena- 
ikan di bidang-bidang tertentu, 
seperti demokratisasi serta pe- 
negakan hukum dan keadilan. 
”Tetapi, di sektor-sektor ter- 
tentu, misalnya perizinan, ke- 
mudahan berinvestasi, kemu- 
dian adanya kekhawatiran dari 
para investor tentang kepastian 
hukum, macam-macam, me- 
mang itu memengaruhi agak 
turun. Tetapi, kalau penegakan 
hukum, pemberantasan korup- 
si, demokrasi itu naik meskipun 
kecil,” ujarnya. 

Mahfud mengatakan, seka- 
rang ini hampir semua negara 
mengalami penurunan IPK, 
termasuk Malaysia, dan Singa- 
pura, Brunei Darussalam. 

Menurut Mahfud, sekarang 


pemerintah sedang menyiap- 
kan satu langkah lebih konkret 
tentang sistem pemerintahan 
berbasis elektronik. 

Melalui sistem pemerintah- 
an berbasis elektronik itu, kata 
Mahfud, semua yang terjadi di 
daerah ataupun setiapkemen- 
terian dan lembaga akan ter- 
kontrol setiap hari oleh peme- 
rintah pusat. 

Mahfud mengingatkan, 
memberantas korupsi dan me- 
negakkan hukum itu tidak bisa 
cepat seperti orang melakukan 
kejahatan. Penegakan hukum 
agak lambat karena untuk me- 
negakkan hukum harus ikut 
aturan, prosedur, waktu, dan 
sebagainya. 


Semua pihak 

Sebelumnya, Deputi Pence- 
gahan dan Monitoring KPK se- 
kaligus Koordinator Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi 
(Stranas PK), Pahala Nainggol- 
an, mengatakan, semua pihak 
ikut bertanggung jawab terha- 
dap perbaikan IPK. 

Menurut Pahala, tidak ba- 
nyak yang paham secara penuh 
siapa yang harus bertanggung 
jawab untuk perbaikan IPK. 
Bahkan, ironisnya banyak ke- 
menterian yang tidak paham 
dengan IPK. 

”Karena ini disebut Indeks 
Persepsi Korupsi, maka ditun- 
jukkan aparat hukum semua. 
Aparat hukumnya malah men- 
jadi beban IPK. Kementerian 
lain tidak merasa bertanggung 
jawab,” kata Pahala. 

Padahal, di sumber data IPK 
disebutkan bahwa penilaian itu 
juga mencakup seperti persepsi 
korupsi sektor publik dalam 
hal ini pimpinan politik na- 
sional dan lokal, serta aparatur 
sipil negara pusat dan daerah. 
Begitu juga dengan persepsi 
korupsi pada institusi tertentu, 
seperti kepolisian, pengadilan, 
bea dan cukai, pajak, perizinan, 
pengawasan, serta militer. 

(CAS/PDS) 


Dapil Tak Ditata 
Bisa Jadi Obvek 


Sengketa 


Keputusan KPU yang disetujui Komisi II DPR untuk tidak 
menata dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD provinsi 
per dapil dinilai tak selaras dengan putusan MK. 
Implikasinya, bisa jadi obyek sengketa pemilu nantinya. 


JAKARTA, KOMPAS — Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum un- 
tuk tidak menata daerah pe- 
milihan dan alokasi kursi DPR 
dan DPRD provinsi di setiap 
daerah pemilihan, disetujui 
Komisi II DPR dan Kemen- 
terian Dalam Negeri. Kepu- 
tusan itu disayangkan sejum- 
lah pihak karena berimbas pa- 
da tidak terwakilinya masya- 
rakat secara proporsional. Se- 
lain itu, ketiadaan penataan 
ulang berpotensi menjadi ob- 
yek sengketa hasil pemilu. 

Persetujuan itu diambil sa- 
at rapat dengar pendapat 
membahas Rancangan Per- 
aturan KPU tentang Dapil dan 
Alokasi Kursi Anggota DPR, 
DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota di Pemilu 
2024, di Gedung Parlemen, 
Jakarta, Senin (6/2/2023). Se- 
lain jajaran komisioner KPU, 
rapat dihadiri Badan Peng- 
awas Pemilu (Bawaslu), dan 
Dewan Kehormatan Penye- 
lenggara Pemilu (DKPP). 

Mayoritas dapil dan alokasi 
kursi di setiap dapil yang se- 
belumnya tertuang di lampir- 
an Undang-Undang Pemilu, 
dipindahkan oleh KPU ke da- 
lam Rancangan Peraturan 
KPU tersebut. Penataan dapil 
dan alokasi kursi hanya ber- 
ubah untuk Pulau Papua me- 
nyusul terbentuknya empat 
provinsi baru di Papua. 

”DPR menyetujui Rancang- 
an Peraturan KPU ini beserta 
lampirannya,” ucap Ketua Ko- 
misi II DPR dari Fraksi Partai 
Golkar Ahmad Doli Kurnia. 


PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT 


Rapat berlangsung singkat 
atau hanya sekitar selama 15 
menit. Tidak ada pertanyaan 
dari anggota Komisi II DPR 
yang hadir. Alasannya, soal da- 
pil tersebut sudah dibahas da- 
lam rapat-rapat sebelumnya. 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari 
menjelaskan, aturan menge- 
nai dapil dan alokasi kursi 
dalam rancangan Peraturan 
KPU ini akan terlebih dahulu 
diputuskan lewat Keputusan 
KPU. "Dapil dan alokasi kursi 
akan ditetapkan melalui Ke- 
putusan KPU paling lama se- 
bulan setelah PKPU ini di- 
undangkan,” tambahnya. 

Keputusan itu disayangkan 
sejumlah pihak karena pas- 
Ca-putusan Mahkamah Kon- 
stitusi (MK) Nomor 
80/PUU-XX/2022 terkait da- 
pil yang dibacakan pada 20 
Desember lalu, penataan dapil 
diharapkan dilakukan agar 
terjadi perbaikan kesetaraan 
keterwakilan. Putusan MK itu 
mengembalikan kewenangan 
penyusunan dapil dan penen- 
tuan alokasi kursi di dapil un- 
tuk pemilihan anggota DPR/ 
DPRD provinsi menjadi ke- 
wenangan KPU, dari sebelum- 
nya diatur pembentuk un- 
dang-undang di UU Pemilu. 


Merepotkan parpol 

Kepala Departemen Politik 
dan Perubahan Sosial Center 
for Strategic and International 
Studies (CSIS) Arya Fernan- 
des melihat persetujuan kilat 
dari Komisi II DPR karena 
partai politik khawatir harus 


mengatur ulang strategi jika 
dapil ditata ulang. 

Padahal, penataan dapil 
itu penting untuk memastikan 
proporsi keterwakilan masya- 
rakat dapat terbagi dengan 
adil dan merata. Ini terutama 
untuk mencegah alokasi 
kursi yang lebih besar diban- 
dingkan proporsi jumlah pen- 
duduk (overrepresented) atau 
alokasi kursi lebih kecil 
jika dibandingkan proporsi 
jumlah penduduk (underre- 
presented). 

Anggota Yayasan Perkum- 
pulan untuk Pemilu dan De- 
mokrasi (Perludem), Heroik 
Pratama, menjelaskan, dis- 
proporsionalitas jumlah dan 
alokasi kursi membuat ma- 
syarakat tidak terwakilkan de- 
ngan baik. "Di Sumatera Barat 
jumlah kursi yang diperebut- 
kan lebih banyak daripada di 
Sumatera Utara, padahal jum- 
lah populasi Sumatera Utara 
lebih besar. Konsekuensinya, 
masyarakat tidak terwakili se- 
cara proporsional. Selain itu, 
perlu ada proporsionalitas an- 
tarkursi di Pulau Jawa dan 
Pulau non-Jawa,” ucapnya. 

Ekses lainnya, tidak diin- 
dahkannya putusan MK soal 
penataan dapil bisa menjadi 
obyek sengketa hasil pemilu 
nantinya. “KPU perlu hati-ha- 
ti karena apabila putusan ini 
tidak dipatuhi, partai politik 
yang tidak puas bisa saja men- 
deligitimasi hasil Pemilu 2024 
dengan alasan KPU tidak me- 
nata dapil dengan baik,” ka- 
tanya. (Z15) 


PT BERKAT MANUNGGAL JAYA, AGUS BUDIHARTO, ISKANDAR POEJIONO DAN 


WAHYU ISKANDAR (DALAM PAILIT) 


'Kemi Dr ey Ardian Prasetyo, S.H. LL D. Sahat Marltua Sidabukke, S.H, LM, Ahmad Dwi Nuryanto, 5.H, MLM. MM. dan Jansen Krisoper Gintng, S.M.WLM seat Tim Kuraor PT Berkat 
Manunggal Jaya Agus Bucrarto lekandar Pono dan Wahyu Iskandar (dlam al! yang dangkal berdasarkan Putusan Pngadian Naga pada Pengadian Naga Semarang No &IPat.Sus Pi!202 PN Smg 
3o Nomo 2271 Sus PKPUI2DPN Smg, tangga 16 Ap 201 akan melakukan perjalan dimuka umum (lang) melaui Kanto Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Temale dangan jris 
penawaran klangtertoup melauintemet Closed Bidding tas hara paitPT Beta Manungga Jaya Agus Budha ekandar Pogilno dn Wahyu Iskandar (alam Pal) berupa 


NOMOR HARTA 
PAT 
Hana DI DESELENGNE, 
Paing nok Motin:1ew Suter Type: 16ZAV 408, Na. Ser :740258 Tahun Pembuatan 198 Jenis Bahan Bakar: MFO, Daya Terpasang 
(00:11:50 Daya Mampu 41W):077, RPM :500. 
Re tsaasasooooco | Rp 208712500000 
Met: GEC lm, Tegangan Generator (KV): 10500 Np Sr : 1370 Jam Operasional Mesin (Jam): 45483 Silem Pendingin 
Tertup, Tahun Pembuatan: 198 Jam Operasional Terakhe: 4.512, Too Jam Operasi: 50.025, tereta @ Desa Bul, Kecamatan 


Mapa Kabupaten Hamebera Timur Provinsi Mau Utaadi dalam areotambang PT Aneka Tambang Tk 


Hara 
Pain2 


(40W):11.520, Daya Mampu l1W1:077, RPM :50 
ce 
Mer: GEC Aston, Tegangan Generator (KV) 


RPM: 500 


408, Na, Sei: 74025, Tahun Pembuatan 1993 Jenis Bahan kar: MFO, Daya Terpasang 
T1, RPM: 20 
Rp taasesooooco | Rp. 208r-1200000 
L 
Hana 
Pain3 ter Morin :1ew Suter1ye 16 ZAV 40, No. Sr: TAO3S2 Tahun Pembuatan 194, Jenis Bahan Bakar: MFO, Daya Terpasang 
(40:11:20, Daya Mampu(i1M):977,RPM:50. 
GENERATOR Rp. 145120000100 
(Mer? GEC Asam, Tegangan Generate (KV): 10.500 Np. St: 413416 am Operasional Mesin (dan) : 44209 Sistem Pendingin 
Tertup, Tahun Pembuatan: 108, Jam Operasional Terakhe ' 4.935, Toal Jam Operasi: 4 16, tertak @ Desa Bul, Kecamatan 
Naba Kabupaten Hamahera Timur Prov Makku Utara dalan ara tambang PT Aneka Tambang Tk 


Naba Kabupatan Kimahera Timur Prov Makku Utara dlam ara tambang PT Aneka Tambarg Tok 


TDESELENGNE. 


Ito Mes : New Stze Type: 16ZAV 408, Ne. Sei: 740201, Tahun Pembuatan 1902 Jera Bahan Bakar: MFO, Daya Terpasang 


(MW): 10,58 Daya Mampu MMW):9,0. RPM: 500 
CENEruTOR. 


Mer GEC lstam, Tegangan Generator (XV): 1.00, Ne Ser: 413453, Jam Operasenal Mesin (Ja) :26958, Sem Pendingin 
Terigup, Tahun Pembuatan : 1991, Sam Operasional Tera: 5.85, Tol Jam Operasi: 32.34, tlk di Desa Bu, Kecamatan 


le Mosn : New Suz Type: 16 ZAV 405. Na. Se: 740353 Tahun Pembuatan 1084, Joni Bahan Bakar: MFO, Daya Terpasang 
5 a. 
ERATOR: Rp. 174518000000 
00. Mp. Se 61388, Jam Operasional Mein (Jam): 41453, Salem Pending 
Teraup, Tahun Perbuatan: 198, Jam Operasional Terakh : 4405, Toa Jam Operasi: 4 AB, tolak @ Desa Bul, Kocamatan 


Maba, Katupeen Hamanera Temu Provnsi Maluku Utara didalam area ambang PT Aneka Tambang Tok 


TDIESEL ENGINE. 


lte Mesin: New Sutzer Typo : 18 ZAV 408, No. Se :740202, Tahan Pembuatan 1992, Jenis Bahan Bakar: MFO, Daya Terpasang 


(MW): 10,58 Daya Mampu MMW)-9.00 RPM! 500 
IRATOR: 


|Mor : GEC Alam, Tegangan Geneatr XV: 1.00 Ng Sr: 413851, Jam Operasinal Msi (Jari) -272393, Sisam Pendingin 
Tetap Tahun Pembuatan : 1991. Jam Oporaslona Tera : 5755, Ton Jam Oporasi: 30.14, letak i Desa Bu, Kecamatan 


Maba Kabupatan Hamanera Timur roro Mahku Urai Gl aoataneang PT Aneka Tambang Ti 


TDESELENGNE, 


tk Mosn New Size Type: 1G ZAV 408. No, Sei:740156, Tahun Pembuatan 1902 Jenis Bahan Bakar: MFO) Daya Terpasang 
(4041: 10.0 Daya Mampu MAW):900.RPN:500 


GENERATOR. 


te: GEC Asom, Tegangan Generator (KV) 10500 Np. et: 4TSSN8, Jam Operwsiona Mesin (dam: 2881, Set Pending 
Terigup, Tahun Pembuatan : 1991, Jam Operasional Tera: 3873, Toni Jum Operasi: 2.18, tilk di Desa Bul, Kecamatan 
Maba, Kabupaten Hamanera Temu Provns Makuku Utara d dalam area tameangPT Aneka Tambang To 


TDESELENGNE. 


Ita Ms : Now Sdzr Type: 6 ZAV 408, Na. Sari 74015T, Tahun Pembuatan 1902, Jenis Bahan Bakar: MFO, Daya Terpasang 
(MW): 0,580 Daya Mampu (MW):910RPM:50. 


(GENERATOR 


Ito: GEC Aom, Tegangan Generator (KV): 10500 Np Ser: AY33NG dam Opessori Mesin (la : 2187, Sun Pending 
Terttup Taun Pembuatan : 101, Jam Opersicna Tera: 3.892, Tt Jam Operasi: 2690, lulak di Desa Bu, Kecamatan 


Maba Kabupaten Halmahera Timur, Provnsi Maluku tra di alam area tambang PT Aneka Tambang To 


Ni Limit Nai Jaminan 


Rp3149138600000 


Rp3.481586000.00 


Re 169254800000 


Rp.31385088000100 


101925290000,00 


Re IrBanO00g,00 


Rp.343587400000 


Re-20200700000100 | Rp. 0s008200000 


TDESELENGNE. 


tek Mesin : New Site Type: 16 ZAV 408: No Sri :740290, Taun Pembuatan NO, Jenis Bahan Bakar: MFO, Daya Terpasang 
(40: 1520,Daya Mampu 1 :977,RPM:500. 


GENERATOR. 


te: GEC Nsom, Tegangan Generaor (KV): 10500 Np. ar 
Teritup Tahun Pembuatan : 093, Jam Operasional Terakt : 4 


Maba. Kabupaten Hamanera Tema: Provns Maluku Uara dalam area tambang PT Aneka Tambang Tb 


3833 Jam Operasional Mesn an): 1.547, Sist Pending 
Tts Jam Operasi: 2 016, ttk i Desa Bui, Kecamatan 


Re 2n7uns1noogoo | Rp..ta290200000 


my8.00 WB waktu server Apikasi Lelang one) 


ANos Sudarso No 353 KoaTemate 


Seteanbaasaidw perawaran 


Benda Bergerak: 3 daiarga lang 
PesertaLolang dharap menyesumkan dridengan penggunaan watu server yag tetera pada lamat domain dilas, 


rara danintormasi 
1 Lelang iaksrakan deng 

menu Syarat Keenan dan AG patadoman diatas 
2. Caknpesetalsangadaah 


san peraweran mela tamet engan melode penawaran tertutup (dosd being) yang akses pada alamat domain melar go. Tata ara mengikut Ilang dapat dhat pada 


1. Perecrangan ergan ketertuan Calon peserta Ilang mendatartan dr dan mengaktikan akun pada alamat domain yu lang 9. dangan merekam sera mengunggah sohcopy KTP. NPWP (ekstensi 
"ie "p3 “Drg )dannonoerekeringats namaseniVangjaninan akan Skembaikan langsung kenomolerebutapabl peserta idak mona pemerang lang) 
(Badan Hukum engan ketertuan Calon pesera kang mendatartan dn dan mengaktikan akun pada alamat domain yoy lan 9919 engan merakam serta mengunggah satcopy Aka Pendilan 


Perutahaan Surat Kuasa (ja Okuasakan) KTP NPWP Pemban Kuasa dan Penerima Kuata (ja dikuanakan (kate Ge “png ) dan mor ietoingi 


PerusahaanPemberiKuasa PonermaKuasa. 


Peserta ietng waj menyio wang jaminan kang yang mahnya sama dengan ang man yang Isa dintukan di atas an harus sudah lok diterima oleh KPKNL Temaiosalambailambatnya (tu) 
 aikakendersebekun pelaksanaan Ilang Uang jaminan lelang tersebut disetorkan ke Nomer Vital Account YA masing-masing peserta lang. Nomer VAakan ikinkan secara olomais dan alami domain 
diatas kepada masng-masirapeset wang stoahbehasi melakukan pendataran dan ata entitas dinyatakan ai. 

Kongs obyek Inang isa apa adanya ass) sesuai yang dterangtan deh penjual pada sat Penjelasan Pa Lalang. Kami mengajukan peminat unik melhut dan memeriksa cbyok yang bersangkutan 


sebeka pelksaraan Ilang pada hriyang ertkan dibawah ri 


Aanwirg Perjelasan Pra Lang) aga Calon Pemnarg Lolang mel dan mengelhu objek Ilang, laksanakan di Desa Bul, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahoa Timut Provinsi Maluku Utara di 


alan res tmbang PT Aoeka Tan Tok "Area TambangAntam') ps6 har Rabutanggaal 2 Februari 2023 Pukul 10.00 WIT 12 00WTT. 


Peset Lalang yang unuk sebaga pemenang lang war mekasi pembayaran harga pokok lelang dambah bea lelang pembeli Benda Bergerak: 34 af harga lang, pang lambat 5 ima) har Koja 
e1dan peaksaraan lang Apabis Idak SpenuNi, maka dinyatakan balaidanwarprestasi Uangjarananakan disetorkan ke Kas Negara etoga penermaanlanan 

Uengjaranan penawaran Ian Ba Peserta elang yag dak memenangkan elang dikembalikan ekruhnya terpa potongan an apa dikenakan biaya rangka senu kelnluan yang beku pada tap ban: 
Baya baya lan yang imbul Ab pelaksanaan Ilrg ini, bok pengurusan pemindahan ak atau bali mama serta pemindaran Obyek Lelang yang Ieah dimenangkan leh pemerang sang merupakan 


ox 
Pj 


Ahmad Dwi Noryanto. SH. MH. MLM 


8 en pemenang elang dengan ecepl mung al sedakAaoya ping krn 2 (us bln sajak dilapkan sebaga pemenengleang 

10, Karna satu dan kn hal hak penjual dr ata Pejabat Lelang dapa melakukan pembatalan lag erhadap ok Iolang tesebut Batas dan pihak pihak yang bekepentngan peminaelang tdak dapat 
melakukan trhtan keberatan dalam bentikapapun kepada Pak PnyuaBar atau PejabatLelang. 

11. dores nj mengena Obyek Leag dapat mergubung Tin Kur HP OB 634 2985an. Jansen K Gini, S.H, MI Jatau mengenang dapt menghubungi KPKNL Tem 1448239. 


Jakata. 07 Febuari2023 
Tim Kurator 
PT Berkat Manunggal Jaya, Agus Budiharto, 
Iskandar Pooiono dan Wahyu Iskandar (dalam Plt) 


P 
Or Sahat Marulitua Sidabukke, SH. LM 
td 


Jansen Kristoer Ginting. S.M. MH, 


Sa.um 


KOMPAS, SELASA, 


T FEBRUARI 


Politik£gHukum 


Pembukaan Muktamar Internasional Fikih Peradaban I 


Wakil Presiden Ma'- 
ruf Amin berpidato 
saat membuka Muk- 
tamar Internasional 
Fikih Peradaban da- 
lam rangka peringat- 
an Satu Abad Nah- 
dlatul Ulama di Hotel 
Shangri-La, Surabaya, 
Jawa Timur, Senin 
(6/2/2028). Mukta- 
mar ini diselengga- 
rakan untuk mem- 
bangun masa depan 
peradaban manusia 
yang lebih mulia, 
damai, dan harmonis. 
Berita 

di halaman 15 


Menilik Relasi Kiai 
Kampung dan Masyarakat 


Peran kiai di kampung tidak hanya terkait dengan diseminasi ilmu agama, tetapi juga 
berdimensi sosial kultural. Tak jarang, kiai juga menjadi penyelesai persoalan di masyarakat. 


uhamad Sochib (40) 
| / I merupakan pengasuh 
Pondok Pesantren 


Tarbiyatul Gur'aniyah di Desa 
Tlogorejo, Kabupaten Grobo- 
gan, Jawa Tengah. Di pesan- 
tren itu, ada sekitar 70 santri 
yang berasal dari berbagai da- 
erah di Grobogan dan seki- 
tarnya. Selain di pesantren 
itu, Sochib juga kerap meng- 
ajarkan ilmu agama di pesan- 
tren lain dan di sejumlah se- 
kolah di Mranggen, Kabupa- 
ten Demak. 

Sehari-hari, pria yang me- 
rupakan Wakil Sekretaris 
Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama (NU) Jateng itu juga 
mengajari tetangganya me- 
ngaji dan mendalami ilmu 
agama. Selain itu, Sochib juga 
kerap mendorong para te- 
tangga yang mengaji di tem- 
patnya bersekolah hingga jen- 
jang lebih tinggi. "Dulu, 
orang-orang sini cuma seko- 
lah sampai tingkat sekolah 
menengah atas. Setiap meng- 
ajar ngaji, selalu saya tanam- 
kan kepada mereka bahwa 
pendidikan itu kunci utama 
menuju kesuksesan. Saya 
mencontohkan kisah-kisah 
orang yang bisa mengubah 
hidup melalui pendidikan,” 
kata Sochib saat ditemui, Sab- 
tu (4/2/2023), di Desa Tlo- 
gorejo. 

Pelan-pelan, usaha pria 
yang sudah 22 tahun meng- 
ajar mengaji itu berbuah. Se- 
makin banyak tetangganya 
yang kemudian mau melan- 
jutkan pendidikan ke pergu- 
ruan tinggi. Bahkan, di rukun 
tetangga Sochib, ada sembilan 
orang yang kini telah menem- 
puh pendidikan strata dua. 

Selain pesan menempuh 
pendidikan tinggi, Sochib juga 
menyampaikan pesan agar te- 
tangganya bisa berwirausaha. 
Selama ini, kebanyakan te- 
tangga Sochib merupakan pe- 
tani atau buruh tani. Semen- 
jak mengaji di tempat Sochib 
dan diberi ilmu tentang ke- 
wirausahaan, sebagian tetang- 
ganya mulai berdagang. 


Pesan dari Sochib didengar 
masyarakat karena ia dikenal 
bisa membantu menyelesaikan 
berbagai persoalan warga. Nur 
Rosyid (32) sudah belajar me- 
ngaji di tempat Sochib sejak 
2015. Ia mengaku mendapat- 
kan banyak manfaat, salah sa- 
tunya bisa mengendalikan diri 
saat menghadapi kendala da- 
lam usaha. "Kalau dulu, emosi 
saya sangat labil. Kalau sedang 
ada cobaan dalam bisnis, saya 
cepat putus asa dan merasa 
menjadi yang paling mende- 
rita sedunia. Sejak ikut me- 
ngaji di Kiai Sochib, saya jadi 
lebih tenang dan tawakal da- 
lam menghadapi masalah. Tak 
jarang juga, saya mendapatkan 
solusi setelah menceritakan 
persoalan saya kepada beliau,” 
ujar Rosyid. 

Selain menularkan ilmu 
agama dan membantu meng- 
atasi persoalan sosial, kiai di 
kampung juga sebagian bere- 
Iasi erat dengan tradisi dan 
kebudayaan. Di tepian Sungai 
Opak, di Kabupaten Bantul, 
DI Yogyakarta, KH Jadul 
Maula mengasuh Pondok Pe- 
santren Budaya Kali Opak 
yang berdiri tahun 2006. 

Jadul mengajak para santri 
memahami nilai keagamaan, 
seperti dengan pendekatan 
kebudayaan. Pasalnya, menu- 
rut dia, praktik kebudayaan 
yang berlangsung selama ini 
juga mengandung nilai-nilai 
tersebut. Misalnya, ia contoh- 
kan, pada pertunjukan wa- 
yang diajarkan juga soal ke- 
esaan Tuhan. 

Nama-nama program yang 
diadakan juga agak bernuansa 
pewayangan. Setidaknya ada 
dua program yang mengusung 
nama tokoh wayang, yaitu 
Ngaji Dewa Ruci dan Ngaji 
Bimo Seni. Pada program 
Ngaji Dewa Ruci, pembahas- 
annya berkenaan kitab pesan- 
tren beserta kaitannya dengan 
nilai hidup dari kearifan lokal 
masyarakat Nusantara. 

Lalu, dalam program Ngaji 
Bimo Seni, Jadul akan 
mengundang seniman guna 


membicarakan tentang karya 
mereka di pondok tersebut. 
Beberapa nama seniman 
kondang yang pernah diun- 
dang antara lain pelukis Na- 
sirun, dalang Slamet Gundo- 
no, dan pemusik Memet 
Chairul Slamet. Ternyata da- 
lam proses kreatif yang di- 
ceritakan, seniman-seniman 
tersebut justru merasakan 
pengalaman religiusnya ma- 
sing-masing. 

Tidak sebatas mengkaji, Ja- 
dul juga mendorong para san- 
trinya turut serta berkarya. 
Adapun karya yang dihasilkan 
bergantung pada minat para 
santri. Para santri di pondok 
ini dikenal memiliki beragam 
latar belakang, seperti sastra, 
musik, tari, pedalangan, dan 
perfilman. 


Relasi sosial 


Pondok pesantren, kiai, dan 
masyarakat memiliki relasi 
yang erat. Bahkan, menurut 
pengasuh Ponpes Mahasiswa 
Al-Hikam di Malang, Jawa Ti- 
mur, Mohammad Nafi, pesan- 
tren NU tak terpisah dengan 
masyarakat. Menurut dia, pe- 
santren-pesantren lama tum- 
buh secara organik di tengah 
masyarakat hingga ada yang 
namanya hilang” atau ”le- 
bur”. 

"Misalnya pesantren Gon- 
tor, Tebuireng, Sidogiri, Ga- 
ding, itu nama desa. Ini fakta 
bagaimana pesantren terinte- 
grasi dengan sekitar. Ia hidup 
dan berkembang bersama di- 
namika masyarakat,” katanya. 

Dalam menjalankan tradisi, 
para santri dan masyarakat se- 
kitar juga berinteraksi erat. 
Misalnya dalam menjalankan 
tradisi megengan, yakni sela- 
matan sebelum Ramadhan. 

”Saat megengan, anak-anak 
santri datang ke mushala war- 
ga untuk turut merayakannya. 
Setiap orang datang memba- 
wa berkat. Lalu nanti berkat 
(makanan) itu dibagi-bagi ke- 
pada yang datang,” kata Nafi. 

Membalas kunjungan para 
santri, saat acara haul KH 


Hasyim Muzadi (penggagas 
Ponpes Al-Hikam), warga se- 
kitar pondok pesantren akan 
berdatangan dan merayakan 
haul di dalam pondok. Ada- 
pun Al-Hikam didirikan ta- 
hun 1991, dan saat ini me- 
miliki 300 santri. 

”Kami tidak berjarak atau 
memisahkan diri dengan ma- 
syarakat sekitar karena me- 
mang kami bagian dari ma- 
syarakat. Bahkan, saat mera- 
yakan 17-an (HUT Kemerde- 
kaan RI), santri-santri Al-Hi- 
kam turut memeriahkan aca- 
ra. Sebab, yang tinggal di RT 
sini rata-rata adalah orang 
tua,” kata Nafi. 


Peran kiai kampung 
Siregar, Setiawan, dan Setio 
dalam Religious Leader and 
Charismatic Leadership in In- 
donesia: The Role of Kyai in 
Pesantren in Java (2013) me- 
nuturkan, kiai biasanya di- 
maknai sebagai seseorang 
yang umumnya lebih tua, bi- 
jak, dan dihormati. Tak ada 
lembaga tertentu yang mem- 
beri otoritas kepada kiai atau- 
pun melepaskan "gelar” kiai. 
Sebab kiai mendapatkan po- 
sisi dan otoritas karena sua- 
ranya didengar masyarakat. 
Soal peranan kiai di ma- 
syarakat, Wiwik Setiyani da- 
lam The Exerted Authority of" 
Kiai Kampung in the Social 
Construction of Local Islam 
(2020) menuturkan, kiai 
kampung memiliki pengaruh 
yang beragam. Terkadang 
menjadi kiai yang mengajar- 
kan ilmu agama, tetapi di lain 
waktu menjadi pemimpin ri- 
tual tradisional. Bahkan, kiai 
juga bisa menjadi referensi 
dalam menyelesaikan persoal- 
an yang dihadapi komunitas. 
Relasi ki dan komunitas 


agamaan, tetapi kis ai juga 
menjadi pemimpin komuni- 
tas. Tidak hanya itu, dalam 
politik lokal, kiai juga dipan- 
dang sebagai pemimpin karis- 
matik yang punya pengaruh 
besar pada komunitas. 


Di tengah perubahan al 
di tengah masyarakat yang ki- 
an cepat sebagai dampak dari 
transformasi digital, saat di- 
hubungi, Guru Besar Ilmu So- 
siologi Agama Universitas Is- 
lam Negeri Sunan Ampel, Wi- 
wik Setiyani, menekankan pe- 
ran kiai kampung tak berku- 
rang. Bahkan, keberadaannya 
sebagai rujukan agama me- 
ningkat. Ini karena masyara- 
kat dari daerah lain bisa 
mengakses ilmu melalui sa- 
luran digital yang kini juga 
terus dikembangkan para kiai. 

Dengan demikian, pilihan 
rujukan umat dalam mencari 
ilmu agama semakin beragam. 
Di sisi lain, peran lain yang 
juga dimiliki kiai kampung di- 
nilai Wiwik tidak akan hilang 
karena masyarakat sekitar 
tetap menjadikan kiai kam- 
pung sebagai tokoh lokal yang 
dihormati. 

Senada dengan hal itu, Gu- 
ru Besar Ilmu Politik Univer- 
sitas Airlangga, Kacung Ma- 
rijan, juga menuturkan, per- 
kembangan teknologi me- 
munculkan pergeseran bagi 
masyarakat dalam mencari il- 
mu agama. Sebab mereka ti- 
dak hanya mengandalkan kiai 
setempat, tetapi juga bisa 
menjadikan internet ataupun 
buku sebagai sumber ilmu 
yang bisa dipelajari. Namun, 
Kacung menilai peran-peran 
kiai kampung dalam menjadi 
sumber rujukan dan tokoh 
masyarakat tetap tidak hilang. 
Sebab dalam segala permasa- 
lahan yang dihadapi umat, pe- 
ran spiritual dari tokoh agama 
tetap signifikan. 

Terlebih dalam kepercayaan 
masyarakat ada faktor kehen- 
dak Tuhan yang biasanya di- 
usahakan melalui doa dari para 
kiai kampung. ”Solusi bisa di- 
hadirkan para ahli di bidang- 
nya, dan saya yakin para kiai 
juga tidak mempermasalahkan 
jika diserahkan kepa 
nya. Tetapi, masyaraka 
membutuhkan per 
dari kiai kampung” kata Ka- 
cung, (DIA/NCA/XTI/SYA) 


KORUPSI LAHAN SAWIT 


Surya Darmadi Dituntut Pidana Seumur Hidup 


JAKARTA, KOMPAS — Pemilik PT 
Duta Palma Group, Surya Dar- 
madi, dituntut pidana penjara 
seumur hidup karena terlibat 
dugaan korupsi kegiatan usaha 
perkebunan kelapa sawit yang 
merugikan keuangan dan per- 
ekonomian negara hingga Rp 
78,8 triliun. 

Usaha perkebunan kelapa 
sawit miliknya, yang berada 
dalam kawasan hutan di Ka- 
bupaten Indragiri Hulu, Riau, 
dinilai mengakibatkan rusak- 
nya lingkungan apalagi penge- 
lolaannya tidak menerapkan 
pola kemitraan sawit rakyat. 

Ia juga dihukum denda Rp 1 
miliar, yang jika tidak dibayar, 
diganti dengan pidana kurungan 
selama 6 bulan. Selain denda, 
Surya dibebani uang pengganti 
atas kerugian keuangan negara 
sebesar Rp 47 triliun dan 78 
juta dollar AS serta kerugian 
perekonomian negara sebesar 
Rp 739 triliun. Jika dalam satu 
bulan sesudah putusan peng- 
adilan, Surya tak membayar 
uang pengganti, harta bendanya 
disita dan dilelang untuk me- 
nutupi uang pengganti. 

Tuntutan terhadap Surya di- 


bacakan jaksa penuntut umum 
Muhammad Syarifuddin dalam 

sidangan di Pengadilan Tin- 
ana Korupsi Jakarta, 
Senin (6/2/2023). Sidang di- 
pimpin Ketua Majelis Hakim 
Fahzal Hendri. Surya didam- 
pingi penasihat hukumnya, Ju- 
niver Girsang. 

Sementara itu, bekas Bupati 
Indragiri Hulu Raja Thamsir 
Rachman, yang juga dituntut 
bersama-sama melakukan 
korupsi dalam kasus yang 
sama, dituntut 10 tahun dan 
denda Rp 1 miliar. Jika denda 
itu tak dibayar, diganti dengan 
pidana kurungan selama 6 bu- 
lan. Saat tuntutan, Raja Tham- 
sir hadir secara daring. 

Tuntutan jaksa lainnya juga 
menyatakan, jika Surya dinya- 
takan bersalah dan dihukum 
selain pidana seumur hidup 
atau mati dan tidak mempu- 
nyai harta yang mencukupi 
untuk membayar uang peng- 
ganti, akan diganti dengan pi- 
dana penjara 10 tahun. Jika 
Surya membayar uang peng- 
ganti yang jumlahnya kurang 
dari seluruh kewajiban mem- 
bayar uang pengganti, jumlah 


uang pengganti yang dibayar- 
kan akan diperhitungkan de- 
ngan lamanya pidana tambal 
an berupa pidana penjara 
bagai pengganti dari kewajiban 
membayar uang pengganti. 
Adapun hal yang membe- 
ratkan, selaku pemilik peru- 
sahaan di bidang perkebunan 
kelapa sawit, pengolahan ke- 
lapa sawit dan turunannya, 
pengangkutan, serta di bidang 
properti, Surya dinilai tidak 
menerapkan prinsip tata ke- 
lola perusahaan yang baik. 


Merusak lingkungan 


Usaha perkebunan kelapa 
sawit milik Surya di kawasan 
hutan di Kabupaten Indragiri 
Hulu telah mengakibatkan ter- 
jadinya kerusakan lingkungan. 
Selain itu, usaha perkebunan 
kelapa sawit milik Surya di 
Kabupaten Indragiri Hulu juga 
tak menerapkan pola kemit- 
raan sawit rakyat sehingga 
memperoleh keuntungan tidak 
sah sebesar Rp 2,2 triliun dan 
Rp 556 miliar. 

Perbuatan Surya juga meng- 
akibatkan kerugian keuangan 
negara sebesar Rp 4,7 triliun 


dan 78 juta dollar AS 
setara dengan Rp 114,3 miliar 
(kurs Rp 14.500) dan merugi- 
kan perekonomian negara se- 
besar Rp 739 triliun. Jaks: 
juga menilai Surya tidak me- 
nyesali perbuatannya. 

Surya diancam pidana Pasal 2 
Ayat ()) juncto Pasal 18 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 31 Ta- 
hun 1999 sebagaimana diubah 
dengan UU No 20/2001 tentang 
Perubahan atas UU No 31/1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 
Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dak- 
waan kesatu primair. 

Selain itu, Surya diancam 
pidana Pasal 3 Ayat (1) Huruf c 
UU No 15/2002 tentang Tin- 
dak Pidana Pencucian Uang 
dalam dakwaan kedua, dan se- 
bagaimana diatur dan diancam 
pidana Pasal 3 UU No 8/2010 
tentang Pencegahan dan Pem- 
berantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang dalam dak- 
waan ketiga primer. 

Berdasarkan fakta hukum 
yang diuraikan jaksa penuntut 
umum, kegiatan usaha yang 
dikendalikan Surya yang ber- 
ada di Indragiri Hulu mem- 


peroleh perizinan untuk usaha 
perkebunan dari Raja Thamsir 
selaku Bupati Indragiri Hulu 
sejak tahun 1999-2008. Secara 
prosedur, hal tersebut berten- 
tangan dengan peraturan per- 
undangan yang berada dalam 
kawasan hutan. 


Bukan megakoruptor 


Seusai mendengarkan tun- 
tutan, Surya menolak mela- 
kukan tindak pidana pencuci- 
an uang. Ia mengaku tak mem- 
punyai utang di bank. Menurut 
Surya, tuntutan jaksa semua- 
nya tidak benar. "Kalau saya 
megakoruptor, saya tidak pu- 
lang dari Taiwan menyerahkan 
diri. Karena saya bukan me- 
gakoruptor. Itu saja,” ujarnya. 

Juniver menyatakan, pada 
sidang selanjutnya akan di- 
sampaikan pembelaan pribadi 
dari Surya ataupun penasihat 
hukum. Begitu juga dengan 
Raja Thamsir dan penasihat 
hukumnya juga akan menyam- 
paikan pembelaan atau pleidoi 
pada sidang selanjutnya. Ha- 
kim menyatakan, sidang se- 
lanjutnya akan dilaksanakan 
pada 15 Februari 2023. (PDS) 


mrk alis ox 


DI BIOSKOP 2 FEBRUARI 2023 


ACTION BLOCKBUSTER KOREA SELATAN PALING DITUNGGU 


HWANG JUNG MIN 
IwosTase: mussina cetengiTy) 


HYUN BIN 
Lcrasx LangING On you) 


01.02.23 


FIT ROBBIE 


buto DN 


BABY LONN 


IV Band Indera 


Cobain photo box seru! GRATIS POPCORN | ,,.#'#ssjut 


xx COMING SOON xx 


TA SDM TT. 


SEGERA DI BIOSKOP 


ANTUIMANIA 


CINEMAS FEBRUARY 2023 


Movie schedule may subject to change 


Dwwwcarid Gcov kreasi @acevio @ acev.io 


4 | 


Internasional 


e-mail desk.internasional@kompas.id 


KOMPAS, SELASA, 7 


Baca artikel lainnya seputar Internasional Io) ID) 
di Kompas.id dengan memindai OR Code 


P- klik.kompas.id/internasional & 


FEBRUARI 2023 


UGA UA 


AP PHOTO/ANDRIY AND 


Warga berjubel untuk menerima roti dan susu sebagai bantuan kemanusiaan di Zaporizhzhia, Ukraina, Senin (6/2/2023). 


Dubes Ukraina: Rakyat 
adalah Pahlawan 


Ukraina adalah bangsa y 


ng kuat. Pemerintah dan rakyat Ukraina memilih 


untuk melawan kediktatoran dan tirani demi kemerdekaan dan keadilan. 


JAKARTA, KOMPAS — Semua rak- 
yat Ukraina yang melawan in- 
vasi Rusia adalah pahlawan. 
Segera setelah Rusia menye- 
rang Ukraina untuk pertama 
kali pada 24 Februari 2022, 
seluruh rakyat mengangkat 
senjata untuk melawan balik 
Rusia dengan pimpinan Pre- 
siden Ukraina Volodymyr Ze- 
lenskyy. Padahal, saat itu semua 
pejabat pemerintah sudah di- 
imbau untuk segera evakuasi ke 
Eropa. 

Zelenskyy dan banyak warga 
Ukraina memilih tetap tinggal 
di Ukraina dan melawan se- 
rangan Rusia. Sikap itu adalah 
wujud sikap juang. Sikap itu 
merupakan cerminan bahwa 
Ukraina adalah bangsa yang ku- 
at, bukan kaki tangan atau bo- 
neka Barat. 

”Ukraina melawan Rusia bu- 
kan hanya untuk kepentingan 
rakyat Ukraina, kedaulatan wi- 
layah, atau kebebasan Ukraina 
saja, melainkan juga untuk ke- 
bebasan, keadilan, dan kemanu- 
siaan seluruh dunia,” kata Duta 
Besar Ukraina untuk Indonesia 
Vasyl Hamianin, Senin 
(6/2/2023), di Jakarta. 

Dalam wawancara yang dige- 
lar di ruang kerja duta besar itu, 
Hamianin menegaskan, invasi 
Rusia sejatinya bukan hanya 
mendera Ukraina saja. Invasi, 
menurut dia, adalah serangan 
terhadap "kemerdekaan” nega- 
ra-negara dunia. 

"Jangan mengalah pada ke- 
diktatoran. Jika tidak melawan, 
kami yang menanggung semua 
akibatnya. Demokrasi harus ku- 
at dan harus bisa melindungi 
kita. Kalau kita kalah dari ke- 
diktatoran dan tirani, dunia 
akan berakhir. Maaf, saya harus 


KILAS 
LUAR 
NEGERI 


Israel Tembak 5 Pria 
Palestina Bersenjata 


Pasukan Israel membunuh li- 
ma pria Palestina bersenjata 
yang diduga terkait Hamas da- 
lam serangan di kamp peng- 
ungsi di Tepi Barat, Senin 
(6/2/2023). Insiden ini me- 
nambah panjang daftar keke- 
rasan bersenjata dalam konflik 
Israel-Palestina yang bereska- 
lasi dalam beberapa pekan ter- 
akhir. Menyebut insiden keke- 
rasan itu sebagai tindakan kri- 
minal, Kantor Kepresidenan 
Palestina mendorong Washing- 
ton untuk menekan Israel agar 
menghentikan serangannya. 
Militer Israel menyatakan, se- 
rangan itu dimaksudkan untuk 
menangkap sel militan yang 
dituding sebagai pihak di balik 
penembakan di sebuah resto- 
ran di wilayah pendudukan 
Yahudi di Tepi Barat beberapa 
waktu sebelumnya. (AP/LAS) 


mengatakan itu,” ujarnya. 

Hamianin mengatakan, Pre- 
siden Zelenskyy menegaskan 
Ukraina harus melawan serang- 
an Rusia. "Presiden saya, peme- 
rintah, dan militer Ukraina, me- 
reka semua itu pahlawan,” kata 
Hamianin. 

Ukraina berusaha mencegah 
negara besar mana pun yang 
memiliki kekuatan nuklir dan 
ambisi yang besar untuk me- 
rundung negara lain di masa 
depan. Jika Ukraina tidak me- 
lawan, serangan seperti yang 
dilakukan Rusia akan bisa ter- 
ulang terus di seluruh dunia. 

Lebih lanjut Hamianin me- 
ngatakan, untuk menangani 
krisis ini perlu upaya memulih- 
kan kembali kepercayaan dunia 
serta membangun kembali sis- 
tem yang mampu melawan ag- 
resi apa pun yang terjadi di 
dunia. Ini sebenarnya esensi 
dari Perserikatan Bangsa-Bang- 
sa setelah Perang Dunia II. Pe- 
ran PBB di era 1950-1970-an 
cukup efektif, tetapi sejak Uni 
Soviet kolaps pada 1991, PBB 
melemah. 

”Pulu dunia berharap akan 
menjadi komunitas demokratis 
dan menegakkan keadilan, ke- 
manusiaan, hak asasi manusia, 
dan hukum. Namun, itu tidak 
terjadi dan (Rusia) malah me- 
nyerang Ukraina. Menghenti- 
kan perang memang penting, 
tetapi lebih penting lagi meng- 
hentikan Rusia. Hanya dengan 
begitu maka terbuka jalan un- 
tuk menyelesaikan segala krisis 
di dunia,” kata Hamianin. 

Tentu perang harus diakhiri 
dan itu perlu tindakan konkret. 
Menurut Hamianin, selain ban- 
tuan militer, Ukraina juga 
membutuhkan dukungan mo- 


KOMPAS/RIAN SEPTIANDI 


Vasyl Hamianin 


ral. "Semua negara pasti meng- 
harapkan bantuan dari negara 
lain untuk menghadapi krisis. 
Bantuan apa pun bentuknya 
akan sangat berguna bagi kami,” 
ujarnya. "Untuk menyelesaikan 
krisis ini hanya perlu menjadi 
manusia. Jika mendukung ke- 
adilan dan kemanusiaan, Anda 
akan tahu harus bersikap bagai- 
mana. Jangan memihak pada 
Ukraina atau Rusia. Berpihak 
saja pada kemanusiaan dan ke- 
adilan. Lalu, nanti Anda akan 
tahu apa yang harus dilakukan. 
Be just and be human,” kata 
Hamianin. 

Dalam seminar ”Suara dari 
Ukraina: Dampak Invasi Rusia 
bagi Dunia dan Indonesia”, di 
Jakarta, Senin (6/2), yang diam- 
pu oleh Foreign Policy Commu- 
nity Indonesia (FPCD), ahli po- 
litik Universitas Nasi Kyiv, 
Olexiy Haran, memah: 
wa masyarakat Indon 
ngira perang Rus 
merupakan perpanjangan ta- 
ngan melawan Pakta Pertahan- 
an Atlantik Utara (NATO). Na- 
mun, sejatinya bukan itu kon- 
teks konflik Rusia-Ukraina. 


”Presiden Rusia Vladimir Pu- 
tin selalu mengagungkan masa 
Kekaisaran Rusia yang kemu- 
dian beralih menjadi Uni Soviet. 
Ia ingin menyatukan kembali 
bangsa-bangsa yang telah mer- 
deka agar di bawah kekuasaan 
Rusia,” tuturnya. 

Kini, Ukraina hanya meng- 
inginkan tentara Rusia angkat 
kaki. "Kami berjuang memper- 
tahankan kemerdekaan bangsa 
Ukraina. Itu saja, tidak demi 
kepentingan pihak-pihak lain,” 
kata Haran. 

Klaim 

Dari Ukraina dikabarkan, 
pertempuran terus berkecamuk 
di sejumlah wilayah di Ukraina 
timur. Kementerian Pertahan- 
an Rusia menuduh Ukraina 
bersiap untuk meledakkan apo- 
tek dan rumah sakit di kota 
Kramatorsk, Ukraina timur, 
Namun, menurut Moskwa, tin- 
dakan itu oleh Kyiv dituduhkan 
dilakukan oleh Rusia. Rusia di- 
narasikan melakukan kejahatan 
perang dan menyerang warga 
sipil. 

Menurut Rusia, tidak ada 
bukti terhadap klaim yang di- 
sebarkan di media sosial itu. 
Rusia mengatakan, klaim dan 
propaganda tersebut hanya 
rekaan Kyiv belaka agar Uk- 
raina memperoleh bantuan 
persenjataan dari Barat. 

Pernyataan ini muncul se- 
telah sebuah rudal menghan- 
tam sebuah bangunan peru- 
mahan di kota Kramatorsk pa- 
da Kamis (2/2). Tiga orang te- 
was dalam serangan itu. 

(REUTERS/LUK/JOS) 


JD kikkompasid/dubesukraina 


KILASAN KAWAT SEDUNIA 


London 

Seorang guru kelas V pada 
suatu sekolah dasar di Lon- 
don, Inggris, punya cara unik 
dalam mengajar murid-mu- 
ridnya menjadi anak baik 
dan berani mengatasi gang- 
guan atau bullying. 

Foley, guru tersebut, meng- 
ajarkannya dengan rap. Ia 
membuat lirik rap, menga- 
jarkannya kepada mu- 
rid-muridnya, dan mengajak 
murid-muridnya untuk ber- 
sama-sama ngerap. "Saat 
masih sekolah dulu, saya se- 
ring melihat bullying. Tapi, 


saya tidak cukup berani waktu itu untuk me- 
nyuarakannya. Jadi sekarang, sebagai guru, saya 


ingin memastikan murid-murid saya 


SUPRIYANTO 


tidak dalam posisi tersebut, dan me- 
reka merasa percaya diri serta ber- 
daya untuk berani menyuarakan- 
nya,” katanya sebagaimana dikutip 
dari BBC, Jumat (6/2/2023). Seorang 
murid berkata, rap anti-bullying 
membantu anak-anak memahami 
bahwa bullying tidak baik untuk se- 
mua orang. Murid lain menjelaskan, 
rap anti-bullying bisa membuat 
orang berhenti melakukan bullying 
dan berpikir bahwa tindakan itu me- 
rusak interaksi satu sama lain. "Saya 
merasakan bahwa rap anti-bullying 
benar-benar menyampaikan pesan 


kepada orang-orang tentang bagai- 


mana kita semua seharusnya bersikap,” kata sa- 
lah seorang murid. (LAS) 


RANTAI PASOK 


ASEAN Bisa Jadi Basis Produksi 


JAKARTA, KOMPAS — ASEAN 
perlu lebih fokus menjadikan 
anggotanya sebagai basis pro- 
duksi untuk kebutuhan ka- 
wasan dan global. ASEAN juga 
bisa membuat standar pro- 
duksi yang diterima secara 
global. 

Kepala Departemen Eko- 
nomi Centre for Strategic and 
International Studies (CSIS) 
Fajar Hirawan mengatakan, 
investasi ke Asia Tenggara 
umumnya di sektor manufak- 
tur. Selain oleh sesama anggo- 
tanya, investasi itu juga di- 
kucurkan mitra-mitra ASEAN. 
"ASEAN punya potensi besar,” 
ujar Fajar dalam dialog "Potret 
ASEAN Terkini di Kancah 
Global”, Senin (6/2/2023), di 
Jakarta. 

Dalam catatan Sekretariat 
Jenderal ASEAN, manufaktur 
menerima 45 miliar dollar AS 
invesi asing sepanjang 
2021. Sementara sektor ke- 
uangan menerima 57 miliar 
dollar AS. Dengan porsi 26 
persen, AS menempati pering- 
kat pertama sebagai sumber 
investasi ASEAN. Setelah itu, 
baru diikuti sesama ASEAN 
dan China. 

Dengan populasi hampir 
700 jiwa dan berstatus per- 
ekonomian terbesar ke-5 di 
dunia, menurut Fajar, Asia 
Tenggara tak hanya bisa 
menjadi pasar menarik. Ber- 
bagai perusahaan memilih 
ASEAN sebagai basis produksi 
mereka untuk memasok ke 
pasar kawasan dan kebutuhan 
global. 

Pada kesempatan sama, Di- 
rektur Jenderal ASEAN pada 
Kementerian Luar Negeri RI 
Sidharto Suryodipuro menya- 
takan, ASEAN perlu lebih fo- 
kus mengintegrasikan dirinya 
dengan rantai pasok global. 
Integrasi itu membuat produk 
ASEAN memiliki sumber pa- 
sokan dan potensi pasar yang 
jelas. "Banyak ruang untuk 


TUDUHAN SPIONASE 


meningkatkan rantai pasok,” 
katanya. 

Peluang itu tak lepas dari 
fakta perdagangan sesama 
anggota ASEAN yang baru 25 
persen dari seluruh transaksi 
di kawasan. Sebagai pemban- 
ding, perdagangan sesama 
anggota Uni Eropa menembus 
50 persen. Investasi sesama 
anggota ASEAN masih 23 per- 
sen dari total modal asing di 
kawasan. 


Kendaraan listrik 


Berdasarkan catatan Sekre- 
tariat Jenderal ASEAN, salah 
satu industri yang menerima 
i i asing dalam jumlah 
adalah kendaraan listrik. 
”Karena teknologi ini masih 
baru, ASEAN perlu menci 
kan ekosistem yang memiliki 
aturan sama atau minimal se- 
rupa,” kata Sidharto. 

ASEAN Investment Report 
2022 mencantumkan, Indo- 
nesia merupakan salah satu 
negara penting dalam rantai 
pasok industri kendaraan lis- 
trik di kawasan. Bahkan, In- 
donesia satu-satunya negara 
di kawasan yang memungkin- 
kan proses produksi dari 
hulu bahan baku hingga ke 
hilir dalam bentuk produk 
jadi. 

Bersama elektronik dan lo- 
kapasar, industri kendaraan 
listrik akan menjadi pendo- 
rong aliran investasi asing di 
ASEAN dalam beberapa tahun 
mendatang. ASEAN akan se- 
makin berperan penting da- 
lam ekosistem industri ken- 
daraan listrik global. 

Sekretariat Jenderal 
ASEAN juga mencatat, anggo- 
ta-anggota ASEAN berusaha 
menjadikan negaranya seba- 
gai simpul penting dalam ran- 
tai pasok industri kendaraan 
Iistrik global. ASEAN menarik 
sebagai basis produksi bukan 
karena dekat dengan sumber 
bahan baku. 


Pemerintah di sejumlah 
anggota ASEAN agresif meng- 
adopsi kendaraan listrik se- 
bagai upaya menekan emisi 
karbon. Kebijakan itu mena- 
warkan peluang pasar yang 
besar untuk produsen kenda- 
raan listrik. Hal ini, menurut 
Fajar, tidak lepas dari fakta 
perekonomian ASEAN terus 
tumbuh. Ini menjadi pertim- 
bangan penting berbagai pi- 
hak. 

Sementara itu, Gubernur 
Lemhannas Andi Widjajanto 
mengatakan, ada tantangan 
serius pada upaya ASEAN 
menjadi pusat pertumbuhan. 
Mayoritas tantangan itu jus- 
tru berasal dari luar kawasan. 

Persaingan Amerika Serikat 
dengan Rusia dan China salah 
satu faktor di luar kawasan. Di 
internal ASEAN, ada perso- 
alan Myanmar, Semua per- 
masalahan itu belum jelas ka- 
pan akan selesai. 

Oleh sebab itu, menurut 
Andi, ASEAN perlu menyusun 
skenario baru yang memper- 
timbangkan berbagai perso- 
alan geopolitik yang diper! 
rakan masih lama akan selesai. 
Apalagi, gian masalah ge- 
opolitik itu terbukti berimbas 
pada kawasan. 

Sejauh ini, ASEAN bisa me- 
ngelola aneka persoalan itu 
lewat berbagai saluran diplo- 
masi dan dialog. Semua salur- 
an itu memastikan tetap ada 
pelantar diplomasi dan kerja 
sama di antara kekuatan 
berseberangan. Beberapa ta- 
hun terakhir, misalnya, ASE- 
AN mendorong AS-China 
bersama-sama terlibat dalam 
proyek infrastruktur — ka- 
wasan. 

”Kekuatan ASEAN di ke- 
mampuan mendorong proses- 
nya (diplomasi dan kerja 
sama) tetap berjalan, tidak 
berhenti, walau hasilnya 
mungkin dianggap lama,” ujar 
Andi. (RAZ) 


Gara-gara Balon, Hubungan 
AS-China Memburuk 


lon China yang diklaim 

oleh Amerika Serikat se- 
bagai alat memata-matai me- 
reka membuat hubungan ke- 
dua negara yang tengah ber- 
sitegang semakin memanas. 
Setelah sepakat membangun 
kembali relasi dan menghin- 
dari konflik pada Konferensi 
Tingkat Tinggi G-20, Novem- 
ber 2022 di Bali, pintu dialog 
kedua negara seolah kian 
menyempit. 

Pemerintah China menge- 
mukakan keberatan setelah 
AS menembak balon udara 
sipil China yang melayang di 
atas Negara Bagian Carolina 
Selatan, Minggu (5/2/2023). 
Kementerian Luar Negeri 
China telah mengeluarkan 
pernyataan bahwa balon itu 
bukan balon mata-mata. Itu 
balon penelitian milik akade- 
misi sipil China yang, karena 
angin berembus, memasuki 
wilayah AS. 

Isu balon itu santer di me- 
dia arus utama dan medi: 
sial AS. Sejumlah politiku: 
yang anti-China, antara lain 
Gubernur Texas Greg Abbott, 
kadung menuduh itu balon 
mata-mata. Padahal, Depar- 
temen Pertahanan AS (Pen- 


IT nsiden penembakan ba- 


itu tidak mendatang- 
kan ancaman militer. 
Kemenlu China juga mem- 
beri tahu, balon riset cuaca 
itu memang diterbangkan di 
atas Benua Amerika. Satu ba- 
lon lagi dikabarkan melayang 
wilayah Amerika La- 
tin. Hal ini dibenarkan oleh 
militer Kolombia yang me- 
laporkan ada balon serupa di 
atas negara tersebut. 
Pemerintah AS akhirnya 
menembak balon itu. Pesa- 
wat yang diturunkan untuk 
menjalankan misi ini pun ti- 
dak sembarangan, yaitu jet 
tempur generasi kelima 
Lockheed Martin F-22 Rap- 
tor. Ketika balon melayang 
setinggi 18.200 meter di atas 
permukaan tanah, pesawat 
F-22 menembak dari keting- 
gian 17000 meter. Rudal 
yang digunakan adalah Side- 
winder termutakhir, yaitu 9X. 
”Reaksi AS berlebihan se- 
kali. Apalagi, kami telah men- 
jelaskan bahwa balon itu mi- 
ik sipil,” kata Juru Bicara 
Kementerian Pertahanan 
China Kolonel Tan Kefei, se- 
perti dikutip Global Times 
edisi Senin (6/2/2023). 
Tan mengatakan, China 
tengah membahas langkah 


AP PHOTO/CHAD FISH 


Foto yang disediakan Chad Fish ini menunjukkan sisa-sisa 


balon besar melayang di atz 


ra Atlantik, tepat di lepas 


pantai Carolina Selatan, Amerika Serikat, Sabtu (4/2/2023). 
Sementara jet tempur AS terlihat di bawahnya. 


untuk menanggapi tindakan 
AS ini. Berbagai pihak me- 
nafsirkan ucapan Tan bahwa 
penyerangan AS atas balon 
China ini menjadi dalih bagi 
China di masa depan untuk 
menyerang benda-benda ti- 
dak dikenal yang masuk ke 
wilayah mereka. Terdapat 
pula pendapat, AS sengaja 
menembak karena mereka 
ingin mempelajari teknologi 
yang dipakai pada balon itu. 

Kemenlu China melalui 
pernyataan tertulis di laman 
resmi mereka menyayangkan 
kejadian itu. "Hubungan Chi- 
na-AS yang penuh dengan 
hambatan sekarang makin 
memanas. Kami meminta AS 
menangani kelanjutan situasi 
ini dengan pantas dan te- 
nang,” sebut pernyataan itu. 

Gara-gara balon, Menlu AS 
Antony Blinken batal ke Chi- 
na. Rencananya, pekan de- 
pan, Blinken bertolak ke Bei- 
jing. Ia hendak memuluskan 
kembali hubungan AS-China 
dengan membahas berbagai 
isu strategis, di antaranya 
mengenai perang teknologi, 
isu hak asasi manusia di Xin- 
jiang dan Hong Kong, serta 
situasi di Selat Taiwan. 

Pada Konferensi Tingkat 


Tinggi G-20 di Nusa Dua, 
Bali, November 2022, Presi- 
den China Xi Jinping dan 
Presiden AS Joe Biden me- 
nyepakati tidak ingin me- 
nambah risiko konflik antara 
kedua negara. Mereka ber- 
janji untuk melanjutkan di- 
alog yang substantif dan pro- 
duktif demi kestabilan global. 
Akan tetapi, insiden balon ini 
menangguhkan kedatangan 
Blinken bertemu dengan 
Menlu China @in Gang. 

Ahli politik luar negeri da- 
ri Universitas Georgetown, 
Evan Medeiros, menjelaskan, 
pilihan dialog China semakin 
terbatas. Adanya insiden ba- 
lon mengakibatkan kecuriga- 
an AS, bahkan kemungkinan 
besar negara-negara lain, ter- 
hadap China semakin besar. 
Ini membuat pintu dialog 
yang awalnya terbuka lebar 
kian menyempit. 

”China berada di posisi 
geopolitik yang terjepit. Me- 
reka ketahuan berbuat tidak 
sepantasnya dan kali ini tidak 
bisa menutup-nutupi kelaku- 
annya,” ujar penasihat urus- 
an Asia Pasifik di masa Pre- 
siden Barack Obama itu ke- 
pada The New York Times. 

(REUTERS/DNE) 


KOMPAS, SELASA, 


T FEBRUARI 


25 


2023 


Humaniora ? 


e-mail: desk.humaniora@kompas.id 


KOMPAS/RIZ 


FATHONI 


Instruktur memberikan arahan kepada peserta praktik kerja lapangan (PKL) dari sejumlah SMK di pabrik PT Akebono Brake Astra Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta 
Utara, Senin (6/2/2023). Kesempatan PKL di industri memberikan kesempatan bagi siswa SMK untuk menimba pengetahuan dan pengalaman. Dunia industri juga 
semakin berminat mendukung SMK untuk meningkatkan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja mendatang. 


Data Orang Meninggal 
Rawan Disalahgunakan 


Pelindungan data pribadi mesti ditangani sejak orang hidup hingga meninggal. Data itu rawan 
disalahgunakan untuk penipuan, pinjaman daring, dan manipulasi hak suara. 


JAKARTA, KOMPAS — Rendahnya 
pemahaman masyarakat me- 
ngenai pengelolaan data pribadi 
setelah meninggal rentan di- 
salahgunakan. Pihak tertentu 
dapat menyalahgunakan data 
pribadi untuk penipuan, peng- 
ajuan pinjaman daring, hingga 
manipulasi penggalangan suara 
dalam pemilihan umum. 
Merujuk survei Status Lite- 
rasi Digital Indonesia 2022 oleh 
Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemenkominfo) 
beserta Katadata Insight Center 
(KIC), indeks literasi digital In- 
donesia mengalami peningkatan 
dari 349 poin pada 2021 men- 
jadi 3,54 poin pada 2022. Na- 
mun, pada indeks keamanan di- 
gital hanya 3,12 poin—di bawah 
rata-rata indeks literasi digital. 
Direktur Jenderal Aplikasi 
Informatika, ' Kemenkominfo, 
Semuel Abrijani Pangerapan, 
mengatakan, masih banyak ma- 
syarakat yang belum sadar pen- 
tingnya data pribadi hingga saat 
meninggal nanti. Akun setiap 
orang di media sosial itu ber- 
langsung seumur hidup dan ti- 
dak akan terhapus kecuali ada 
pelaporan atau permintaan. 
”Hal ini yang banyak masya- 
rakat belum tahu. Padahal, 
akun ataupun catatan setiap 
orang di media sosial dapat di- 
hapuskan ketika sudah mening- 
gal,” ujar Semuel, dalam kon- 
ferensi pers Peringatan World 
Data Privacy Day 2023 Bersama 
GoTo (Gojek Tokopedia), di Ja- 


SENI RUPA 


Pameran "New Hope”: Generasi Baru, Harapan Baru 


ameran seni rupa kon- 
Pisovore "New Hope” 

tak ubahnya rapalan doa 
dari para seniman, kurator, 
hingga penyelenggara, Ada 
yang mengharapkan regenera- 
si, ada pula yang berharap ja- 
lannya sebagai seniman muda 
di masa depan terang. Seni di- 
pilih sebagai medium menjaga 
harapan-harapan itu. 

Pameran ini berlangsung 
pada 3-23 Februari 2023 di 
Galeri Nasional, Jakarta. Ada 
91 karya yang dipamerkan dari 
30 perupa yang didominasi pe- 
rupa Indonesia, serta sebagian 
dari Malaysia dan Singapura. 

Dari 30 perupa, sebagian 
besar kelahiran tahun 1990-an 
(9 orang). Ada satu orang ke- 
lahiran 2000-an, sementara 
perupa lainnya kelahiran 
1960-an (4 orang), 1970-an (8 
orang), dan 1980-an (8 orang). 

Direktur Art Xchange Gal- 
lery (AXG) Benny Oentoro se- 
belumnya mengatakan, rege- 
nerasi dunia seni dibutuhkan 
sehingga ruang untuk mewa- 
dahi karya perupa muda men- 
jadi penting. "Kami percaya 


karta, Senin (6/2/2023). 

Setiap orang memiliki hak 
untuk menghapus, mengakhiri, 
dan menarik data pribadi mere- 
ka dari pengendali data. Na- 
mun, proses ini juga perlu di- 
sesuaikan dengan tata aturan 
yang berlaku. Hal ini seperti 
permintaan penghapusan ca- 
tatan transaksi yang hanya da- 
pat dihapus setelah 15 tahun 
(masa retensi). 

Oleh karena itu, Semuel me- 
minta masyarakat untuk bijak 
menangani data pribadinya. 
Antisipasinya dapat berupa me- 
wariskan akun kepada anggota 
keluarga, membuat surat wa- 
siat, dan lain sebagainya. 

Senior Vice President of Data 
Protection and Privacy Officer 
GoTo Leny Suwardi menutur- 
kan, penggunaan data pribadi 
itu berdasarkan konsen. Selama 
konsen belum ditarik atau di- 
laporkan, maka perusahaan ti- 
dak akan mengetahui kondisi 
dari mitra ataupun pemilik da- 
ta. Karena itu, datanya akan 
terproses seperti biasa (business 
as usual). 

Pelaporan perihal penarikan 
atau penghapusan data dapat 
dilakukan melalui layanan pe- 
langgan. Hal ini ditindaklanjuti 
dengan mengisolasi data pe- 
langgan minimal lima tahun, 
setelah itu baru dihapus dari 
sistem. 

Menurut pakar keamanan si- 
ber Pratama Persadha, data pri- 
badi seseorang yang sudah me- 


dunia seni kita tidak boleh 
berhenti hanya pada kar- 
ya-karya old masters,” kata 
Benny pada pembukaan pa- 
meran, Jumat (3/2/2023). 

Perupa generasi muda di- 
perkirakan menghadapi ba- 
nyak tantangan di masa depan. 
Globalisasi membuat seniman 
tidak hanya ”bersaing” dengan 
seniman dalam negeri, tetapi 
juga luar negeri. Seniman mu- 
da juga hidup di zaman me- 
nantang karena berbagai kri 
seperti krisis lingkungan dan 
kesehatan. 

Salah satu peserta pameran 
asal Yogyakarta, Burhanudin 
Reihan Afnan (26), Senin 
(6/2), mengatakan, tantangan 
setiap zaman berbeda. Seni- 
man di masa lalu, misalnya, 
menjadikan seni sebagai media 
mengkritik pemerintah dan 
menyuarakan aspirasi rakyat. 

Kini, seni dimaknai secara 
luas oleh para seniman, baik 
sebagai media berekspresi 
maupun menyuarakan kere- 
sahan hingga mencari nafkah. 
Seni juga berkembang secara 
luas mengikuti perkembangan 


ninggal penting untuk diaman- 
kan dan diurus. Hal ini untuk 
mencegah penyalahgunaan da- 
ta oleh orang lain, terutama 
untuk pengajuan pinjaman da- 
ring dan penggalangan surat 
suara pada pemilihan umum. 

”Saat seseorang meninggal, 
pihak keluarga perlu segera 
mengurus surat keterangan ke- 
matian agar data tidak diman- 
faatkan orang lain. Persiapan- 
nya dapat dilakukan sedini 
mungkin,” ujar Pratama yang 
juga Chairman Communication 
& Information System Security 
Research Center. 

Setiap orang perlu memper- 
siapkan pihak yang akan 
mengurus data pribadinya sete- 
lah meninggal. Bagi masyarakat 
yang berkecukupan dapat 
menggunakan pengacara untuk 
mengurus segala hal terkait wa- 
risan dan data pribadi sese- 
orang yang meninggal. 

Selain itu, mengumumkan 
kematian seseorang juga ber- 
peran krusial untuk menghin- 
dari penipuan mengatasnama- 
kan orang tersebut dan tindak 
pidana kejahatan lain, seperti 
penggunaan data pribadi sese- 
orang yang sudah meninggal. 

Salah satu contoh penyalah- 
gunaan data pribadi tercantum 
pada laman resmi Kemenko- 
minfo pada 2021. Dalam laman 
itu disebutkan terjadi kebocor- 
an 279 juta data pribadi ma- 
syarakat Indonesia yang dijual 
pada forum daring bertajuk 


——3 
Kami percaya dunia 
seni kita tidak boleh 
berhenti hanya pada 
karya-karya old 
masters. 

Benny Oenttoro 


zaman, dari segi teknik, pe- 
manfaatan material, hingga in- 
teraksinya dengan audiens. 
Ekspresi diri 

Burhan memasukkan enam 
karyanya untuk pameran New 
Hope. Tiga di antaranya lu- 
kisan yang dibuat dengan tek- 
nik airbrush di atas kanvas, se- 
mentara tiga lainnya lukisan 
dengan media akrilik dan ff- 
berglass. 

Karyanya menggambarkan 
problem anak muda yang ke- 
rap mengalami krisis identitas. 
Sebagai seniman, ia sering ga- 
mang dengan jalan hidupnya. 


Raid Forums. Penjual meng- 
klaim data itu berisi nomor in- 
duk kependudukan (NIK), no- 
mor ponsel, surel, alamat, dan 
gaji, termasuk data penduduk 
yang telah meninggal. 


Aset digital dan aset fisik 


Ketua Gerakan Nasional Li- 
terasi Digital (GNLD) Siberkre- 
asi Donny Budi Utoyo menye- 
butkan, perspektif data pribadi 
terdiri atas jejak digital aktif dan 
pasif. Jejak aktif ini seperti pub- 
likasi, tulisan, dan nomor tele- 
pon yang dimasukkan orang se- 
cara sadar. Adapun jejak pasif 
merupakan hal yang dimasuk- 
kan orang secara tidak sadar, 
seperti alamat internet protocol 
(IP) dan lainnya. 

Pemahaman literasi digital 
masyarakat masih rendah se- 
hingga untuk menghapus data 
pribadi setelah meninggal ter- 
golong cukup sulit dilakukan. 
Data pribadi harus dianggap se- 
tara dengan aset fisik, seperti 
tanah, mobil, dan rumah. 

"Ketika masyarakat telah 
memperlakukan aset digital se- 
perti aset fisik, maka mereka 
akan mulai berpikir seperti apa 
tindak lanjutnya,” ucap Donny. 

Sejumlah masyarakat yang 
ditemui Kompas, Syafirah Aulia 
(23) dan Faisal Fahrezy (18), 
mengaku belum mengetahui 
data pribadi saat ini akan dipro- 
seperti apa setelah mening- 
gal. Namun, mereka ingin jejak 
digital di dunia maya dihapus 


Sisi idealis dirinya ingin terus 
berkesenian. Namun, lain 
dirinya ragu karena belum ada 
jaminan sukses di jalan seni. 

"Dunia seni seperti perjudi- 
an. Seni menawarkan kesuk- 
sesan yang diimpikan semua 
orang. Tapi, kadang kita tidak 
tahu mau jadi seniman yang 
seperti apa,” katanya. 

Untuk mengatasi kegalauan, 
ia mencoba mengembangkan 
keterampilan seninya. Ia yang 
dulu membuat mural di tem- 
bok kini mencoba media lain, 
yakni fiberglass. 

Dengan fiberglass, muralnya 
bisa dibawa masuk ke "dalam 
ruangan” dan bersanding de- 
ngan karya seni rupa lain, ti- 
dak "sekadar” menjadi street 
art. Eksplorasi ini dilakukan 
sejak 2019. Ia juga mengem- 
bangkan gaya lukisan dari kar- 
tun menjadi lebih realis. 

Adapun perupa asal Sura- 
karta, Jawa Tengah, Anis Kur- 
niasih, memamerkan tiga kar- 
ya di New Hope. Salah satu 
karyanya yang berjudul “In- 
tertwined” digambar dengan 
tinta monokrom warna merah 


dan dihilangkan. 

“Belum tahu bagaimana me- 
ngelola data pribadi setelah me- 
ninggal. Cukup takut kalau su- 
dah meninggal nanti datanya 


akan disalahgunakan pada hal | 


yang merugikan,” kata Syafirah. 


Kebijakan 


Menurut Kepala Divisi Akses 
Internet Southeast Asia Free- 
dom of Expression Network 
(SAFEnet) Unggul Sagena, hal 
terkait data pribadi setelah me- 
ninggal belum diatur secara 
spesifik dalam Undang-Undang 
Pelindungan Data Pribadi 
(UU PDP). Namun, setiap orang 
memiliki hak untuk mengen- 
dalikan data pribadi ma- 
sing-masing, seperti yang ter- 
tuang dalam Bab IV tentang 
Hak Subyek Data Pribadi UU 
PDP. 

Hal terkait data pribadi se- 
telah meninggal, kata Unggul, 
perlu diatur dalam peraturan 
pemerintah turunannya. Sanksi 
bagi pengelola sudah termuat, 
yaitu dengan sengaja mengum- 
pulkan, mengungkapkan, atau- 
pun memalsukan data pribadi 
seseorang. 

”Namun, lembaga otoritas 
amanat UU PDP masih belum 
terbentuk. Ketika ada perten- 
tangan terkait hal itu (ini) ma- 
sih belum bisa diproses. Lem- 
baga ini penting untuk meme- 
takan potensi penyalahgunaan 
data pribadi seseorang,” tutur 
Unggul. (z1) 


kecoklatan. Pada lukisan itu, 
Anis memenuhi kanvas ber- 
ukuran 1,5 meter x 2 meter 
dengan gambar ranting, daun, 
bunga, hingga dahan-dahan 
patah. 

Lukisan itu representasi ke- 
hidupan seseorang yang meng- 
alami puncaknya di usia tua. 
Menurut Anis, masa jaya se- 
seorang tidak hanya terjadi di 
usia muda saat mereka sedang 
segar-segarnya. Sebaliknya, 
masa tua yang kerap dianggap 
sebelah mata bisa pula dimak- 
nai sebagai kejayaan seseorang 
yang sudah melalui banyak uji- 
an kehidupan. 

Kurator pameran Arif Bagus 
Prasetyo mengatakan, seniman 
muda mesti diberi ruang 
berekspresi agar kelak dapat 
bersaing di dunia internasio- 
nal. Di sisi lain, seniman butuh 
ekosistem seni terpadu. 

”Seni selama ini jalan sen- 
diri-sendiri. Yang dibutuhkan 
adalah ekosistem terpadu 
karena seni rupa di Indonesia 
seperti 'hukum rimba', tidak 
ada rule yang jelas,” ucapnya. 

(SEKAR GANDHAWANGI) 


BAHASA 


KASIJANTO SASTRODINOMO 
Pekolom Independen 


"Trivia, Trivium, Trifle” 


erbincangan tentang kata trivia ini meletik oleh kritik 
Prosa Pabottingi terhadap pernyataan Presiden Joko 

Widodo terkait tipe pemimpin bakal penggantinya kelak. 
Menurut Presiden, siapa yang "berambut putih” dan ”ber- 
wajah keriput” dialah pemimpin yang sungguh-sungguh me- 
mikirkan nasib rakyat. Pernyataan itulah yang dinilai periset 
(eks) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tersebut sebagai 
”trivia”—hal sepele dan tidak substantif (disiarkan Satu Meja, 
Kompas TV, 30/11/2022). 

Etimologi trivia, sebelum menyebar ke pelbagai bahasa di 
dunia, ialah trivium—khazanah Latin Baru yang dibentuk dari 
prefiks tri- (three) dan nomina via, berarti 'simpang jalan', 
crossroad dalam kosakata Inggris. Dari sini lahir adjektiva 
trivial yang berarti 'tersua di mana-mana' atau "biasa-biasa 
Si nominanya ialah trivia. Dari takrif yang membayangkan 
”berceceran” dan "tak istimewa” itulah, trivia dalam 
Inggris lalu diartikan 'unimportant matters' dan 'facts (as about 
people or events) that are not well-known' (kamus Merri- 
am-Webster daring). 

Diserap ke dalam bahasa Indonesia, arti trivia praktis tak 
berubah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V) men- 
jelaskannya sebaj kumpulan benda, informasi, fakta, dan 
sebagainya, yang tidak penting”. Definisi ini terasa lugas 
memaknai trivia sebagai hal sepele. Bandingkan dengan 
Kamus Dewan (Melayu) yang membubuhi catatan bahwa 
dalam trivia juga terkandung unsur kemenarikan—misal da- 
lam subyek tertentu (sains, seni, budaya populer) yang biasa 
dipakai dalam kuis cerdas-cermat di stasiun televisi dan 
lain-lain. 

Jangan lupa, trivium juga bertakrif serius yang mewadahi 
makna penting selain arti remeh-temeh tadi. Di negara-negara 
Eropa abad Pertengahan, trivium merupakan sebutan bagi 
satuan kurikulum (iberal arts yang diampu Gereja, terdiri dari 
'gramatika, retorika, logika—kini dikenal sebagai rumpun hu- 
maniora. Sementara, kelompok ilmu pengetahuan lain ialah 
guadrivium, meliputi aritmatika, geometri, astronomi, musik— 
beken sebagai sains sekarang (Crane Brinton, dkk, Civilization 
in the West, 1964). 

Jauh hari kemudian (akhir 1970-an), peneliti sejarah di 
Eropa, khususnya di Italia, mengangkat kata trifle—sinonim 
trivia—sebagai konsep dasar genre sejarah mikro. Tidak 
seperti sejarah konvensional yang condong pro-grandiose 
'kemegahan', sejarah mikro justru peduli pada 
articulate dalam kehidupan sosial orang ramai 
Eropa pada abad-abad lampau. Antologi Microhistory and the 
Lost Peoples of Europe (ed Edward Muir dan Guido Ruggiero, 
1991), contohnya, berkisah tentang pengumpul koral, perajin 
minyak zaitun, tukang sihir, penjarah rumah ibadah, unwed 
mothers alias kaum perempuan "hamil duluan” dan to- 
pik-topik ”sepele” yang lain. 

Dalam kamus saku tesaurus Webster (2002), nomina trifle 
dipadankan dengan toy, dally, flirt, coguet (British: coguette). 
Intinya, kira-kira, "main-main”, ”bergenit-genit”, dan yang 
serupa. Namun, seperti ditunjukkan pengkaji sejarah mikro, 
trifle(s), di balik ”kesepelean”-nya, hakikatnya suatu pe- 
ngetahuan tentang manusia jua. 


LANGKAN 


Muhammadiyah: 23 Maret Awal Ramadhan 


Hasil hisab dari Pengurus Pusat Muhammadiyah menetap- 
kan awal Ramadhan 1444 Hijriah jatuh pada Kamis, 

23 Maret 2023, dan 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri pada 
Jumat, 21 April. Sementara 1 Zulhijah ditetapkan Senin, 

19 Juni, sehingga hari raya Idul Adha jatuh pada Rabu, 

28 Juni 2023. Demikian dalam konferensi pers PP Mu- 
hammadiyah, Senin (6/2/2023), di Yogyakarta. (MTK/HRS) 


Perkuat Kewaspadaan Penggunaan Obat Sirop 


Investigasi lebih lanjut masih dilakukan pada satu kasus 
gangguan ginjal akut progresif atipikal dan satu kasus suspek 
penyakit sama. Kewaspadaan tanda klinis gangguan ginjal 
akut dan penggunaan obat sirop mesti kembali diperkuat 
bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan di 
Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan, M Syahril, 
menyatakan hal itu, di Jakarta, Senin (6/2/2023). (TAN) 


Pers Diingatkan akan Tanggung Jawabnya 


Jajaran Dewan Pers beraudiensi dengan Presiden Joko 
Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. "Bapak Presiden 
mengatakan jangan cuma ngomong kebebasan pers, tapi 
(bicarakan pula) pers yang bertanggung jawab,” kata Ketua 
Dewan Pers Ninik Rahayu saat memberikan keterangan 
kepada media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 
Senin (6/2/2023). Pers yang bertanggung jawab tersebut 
mesti menggunakan etika dan beberapa pedoman yang 
sudah ada. (CAS) 


S/CyPnuANus 


Jajaran Dewan Pers periode 2022-2025 berjalan keluar dari 
kompleks Istana Kepresidenan seusai beraudiensi dengan 
Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, 
Senin (6/2/2023). 


KOMPAS, SELASA, 7 FEBRUARI 202 


6 Opini 


e-mail: opini@kompas.id 


Baca artikel lainnya seputar Opini Bm: 
di Kompas.id dengan memindai OR Code sh 
Dj 


P- klik.kompas.id/opini 


TAJUK RENCANA 
Kiprah NU demi Keindonesiaan 


ada 16 Rajab 1444 H atau Selasa 
(7/2/2023) ini, Nahdlatul Ulama 
genap berusia satu abad. Tekad 
dicanangkan untuk lebih berperan 
di tingkat nasional dan global. 


Sejak pendiriannya oleh KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul 
Wahab Hasbullah, dan KH Bisri Syansuri, Nahdlatul Ulama 
(NU) mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di In- 
donesia. Jajak pendapat Litbang” Kompas menunjukkan, 
81,1 persen responden meyakini NU di usia seabad akan makin 
berkontribusi besar pada perkembangan dan kemajuan 
bangsa. 

Upaya menjunjung toleransi antarumat beragama juga 
dicatat publik sebagai salah satu kiprah terpenting NU, 
disampaikan oleh 76,7 responden. Mayoritas responden, se- 
banyak 73,4 persen, juga menilai peran NU dalam menjunjung 
kebinekaan dan toleransi sudah optimal. 

Data jajak pendapat Litbang Kompas ini mengukuhkan 
kiprah dan kontribusi NU selama ini, sebagai organisasi 
keagamaan terbesar di Indonesia, dalam menjaga dan me- 
melihara toleransi serta kebinekaan. Peran itu makin krusial di 
tengah ancaman radikalisasi dan intoleransi. 
ini diperparah meluasnya hoaks gegara bai 

Kebinekaan bagi Indonesia sudah menjadi ke 
seiring semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang 
bermakna 'Berbeda-beda tetapi tetap satu juga', yakni Indo- 
nesia. Semboyan ini mudah dihafalkan, tetapi perlu upaya 
ekstra untuk mewujudkannya. 

NU, dengan kekuatan pemahaman agama, kematangan dan 
keluasan ilmu para kiai dan tokoh mereka, serta jaringan di 
seantero Indonesia, setia menjaga keindonesiaan. Bahkan, 
dalam berbagai kesempatan, harus berhadap-hadapan dengan 
mereka yang berhaluan berbeda. 

Sebut saja kiprah guru bangsa dari NU yang juga presiden 
keempat RI, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Si- 
kap-sikap Gus Dur sejatinya berusaha mendudukkan perkara 
dalam hal bagaimana menjalankan Islam. Namun, kerap kali 
ditanggapi dan direspons berbeda oleh sebagian publik. 

Salah satu yang populer dari Gus Dur ialah pernyataan 
”Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi 
budaya Arab. Kita serap ajarannya, bukan budayanya”. Per- 
nyataan ini ibarat melawan sebagian arus yang dalam satu 
kurun sedang tren, tetapi sebenarnya salah kaprah. 

Soal betapa Gus Dur kontroversial diakui kiai senior 
pengasuh Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin, Rembang, 
KH Mustofa Bisri. Dalam buku kumpulan tulisannya yang 
berjudul Koridor, Gus Mus, panggilan Kiai Mustofa, menulis, 
”Gus Dur tokoh kontroversial 24 karat. Sikap orang terha- 
dapnya pun, kecuali yang terbiasa bersikap tawassuth wal 
Ptidaal (di tengah-tengah), terbagi dua. Kelompok yang men- 
cari pembenaran, dan kelompok yang menilai negatif”. 

Begitulah Gus Dur, begitu pula NU. Demi menjaga kebi- 
nekaan, keberagaman, dan toleransi di Indonesia kita, to- 
koh-tokoh NU senantiasa menyuarakan pendapat secara lugas 
dan bersikap tegas, dengan tetap menggunakan pendekatan 
musyawarah, sesuai kultur yang tumbuh di negeri ini. 


Saatnya Sineas Muda Tampil 


erfilman Indonesia terus 
menggeliat. Sejumlah karya baru 
memperoleh apresiasi di pasar dan 
festival internasional. Saatnya para 
sineas muda tampil. 


Di pasar, sejumlah film panjang mencatatkan rekor penon- 
ton berdasarkan jumlah tiket terjual di bioskop. Mengacu situs 
filmindonesia.or.id, KKN di Desa Penari (produksi tahun 
2022) menjadi film terlaris dengan 10 juta penonton. Me- 
nyusul kemudian, film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! 
Part 1 (2016) dengan 6,8 juta penonton, Pengabdi Setan 2: 
Communion (2022) dengan 6,39 juta penonton, dan Dilan 1990 
(2018) dengan 6,31 juta penonton, Beberapa film lain meno- 
rehkan angka 4 juta sampai 5 juta penonton. 

Angka-angka itu menggambarkan, sebagian film produksi 
dalam negeri digemari di rumah sendiri. Pasar lokal cukup 
besar dan melahap karya-karya yang memenuhi hasrat publik. 
Ini modal baik untuk pengembangan kreasi berikutnya. 

Di dunia internasional, sejumlah film pendek karya sineas 
Indonesia mendapat apresiasi. Mengutip laporan Kompas, 
Senin (6/2/2023), tujuh film pendek kita tampil pada Inter- 
national Film Festival Rotterdam (IFFR) 2023 di Belanda. 
Ketujuh film itu adalah Like & Share karya Gina S Noer, Sri 
Asih karya Joko Anwar, Deadly Love Poem (Puisi Cinta yang 
Membunuh) karya Garin Nugroho, Mayday! May Day! Mayday! 
karya Yonri Revolt, The Myriad of Faces of The Future 
Challengers karya Yuki Aditya dan I Gde Mika, Evacuation of' 
Mama Enola karya Anggun Priambodo, serta Marsiti dan Sapi 
Sapi karya Wisnu Surya Pratama. Tujuh film pendek kita juga 
diputar di Clermont Ferrand International Short Film Festival 
2023 di Paris, Perancis. 

Patut dihargai, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ri- 
set, dan Teknologi (Kemendibudristek) membangun kerja 
sama dengan Pemerintah Belanda untuk produksi, dokumen- 
ter, dan pemutaran khusus di Tanah Air bagi film Indonesia 
yang tayang di festival luar negeri. Pemerintah Belanda 
bersama Netherland Film Fonds membuat pilot project co-de- 
velopment dokumenter p: tahun 2023. 

Ini peluang menarik bagi sineas Tanah Air, termasuk kaum 
muda, sebagai harapan film nasional masa depan. Saatnya 
kaum muda tampil dengan kreativitas segar. Soal tema, 
aya kita memiliki kekayaan pilihan, mulai dari ke- 
anekar: aragaman budaya Nusantara, persentuhan j jaringan glo- 
bal, sampai gaya hidup di tengah inovasi teknologi informasi. 

Namun, festival dan bioskop hanya bagian akhir dari 
perjalanan panjang di balik layar. Proses itu butuh dikawal 
dengan kerja-kerja nyata. Kita perlu lebih tekun membangun 
pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya ma- 
nusia perfilman di kalangan generasi muda sejak dini. 

Tak melulu soal akting, perkuat juga sisi teknologi, ide, 
cerita, sinematografi, penyutradaraan, komunitas, pendanaan, 
dan manajemen produksi film. Jika dibangun ekosistem yang 
sehat dari hulu ke hilir, konsisten, dan berkelanjutan, hal itu 
berpotensi akan melahirkan karya-karya baru yang menarik. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: 
Wakil Pemimpin Umum: 

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: 
Wakil Pemimpin Redaksi: 


Lilik Ostama 
Budiman Tanuredjo 

Sutta Dharmasaputra 
P. Tri Agung Kristanto 


lor: Ninok Leksono, Rikard Bagun, 
Ninuk Mardiana Pambudy 

: Adi Prinantyo 

:  Marcellus Hernowo, Antonius Tomy Trinugraho, 
Haryo Damardona, Andreas Maryoto 
Subur Tj 


jono, Gesit Ariyanto 


“ Khidmat Inklusif NU di Abad Kedua 


H Rahmat Hidayat Pul 
Wakil Sekjen PBNU 


Tanggal 7 Februari 2023 
adalah momen istimewa 
bagi warga Nahdlatul 
Ulama. Pada tanggal 
tersebut, NU telah genap 
memasuki usia satu 
abad berdasarkan 
perhitungan penang 
galan Hijriah. 


lagi untuk ukuran organisasi ke- 

masyarakatan dengan basis massa 
yang mencapai 108 juta jiwa ini (survei 
LSI, 2021). Besarnya basis massa mem- 
buat Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya 
menjadi yang terbesar di Indonesia, 
tetapi juga di dunia. 

Tidak mengherankan jika NU senan- 
tiasa ditempatkan sebagai top of mind 
atau pilihan utama oleh umat Islam di 
Indonesia. Fatwa dari kalangan ula- 
sebagai rujukan, ke- 
n publik terha- 
dap pesantren dan institusi pen- 
didikan bercorak NU juga cukup 
besar. Tak berlebihan jika NU 
dinilai mempunyai peran be- 
sar sebagai pusat gravitasi 
sosial-keagamaan dan se- 
kaligus pengendali di- 
namika umat. 

Hingga kini, pe- 
ran itu tidaklah ber- 
ubah. Hanya saja, tan- 
tangan yang terus berkem- 
bang dewasa ini membuat NU per- 
lu memikirkan strategi dan formulasi 
ide yang relevan dengan suasana zaman. 
Terkhusus yang menyangkut kontribu- 
sinya terhadap peradaban umat manusia. 
Ide futuristik jelas wajib dimiliki oleh 
organisasi yang telah melampaui usia 
satu abad seperti NU. 

Oleh karena itu, merefleksikan kiprah 
NU selama satu abad, tidak cukup de- 
ngan menghitung perjuangan besar NU 
dari sejak periode kolonial sampai se- 
karang, tetapi juga merumuskan pemi- 
kiran yang dapat dituangkan dalam prog- 
ram induk sebagai peta jalan masa depan 
untuk Indonesia dan dunia. 


Gis! usia yang tentu tidak muda 


HERYUNANTO 


Inisiatif menciptakan ruang global 
Adalah penting bagi tulisan ini untuk 
mengingatkan posisi NU sebagai peng- 
ambil inisiatif bagi terciptanya kemajuan 
serta keseimbangan peradaban manusia 
di masa yang akan datang. Kematangan 
pengalaman dan kekuatan sebagai ja- 
ma'ah ataupun jam'iyah membuat NU 
hanya perlu mengembangkan beberapa 
potensi sebagai modalitas yang cukup 
untuk mewujudkan cita-cita besar itu. 
Organisasi NU perlu mengimplemen- 
tasikan konsep wasathiyah yang menca- 
kup keadilan, moderasi, dan keseim- 
bangan. Konsep yang diusung NU sejak 
dulu ini memungkinkan ormas Islam ini 
untuk berada tepat di tengah arus kom- 
petisi global tanpa sekat yang melibatkan 
antarideologi, negara, dan komunitas. 
Organisasi NU perlu menginisiasi la- 
hirnya ruang kondusif lewat beragam 
format, baik program residensi maupun 


dialog kerja 

sama. 
Penyediaan ruang 
kondusif dalam rangka 


memfasilitasi pertukaran ide se- 
cara terbuka yang mengacu pada 
orientasi nilai kemanusiaan menjadi 
penting. Adanya ruang interaksi itu di- 
maksudkan agar NU mampu memper- 
luas partisipasi dari banyak negara dan 
komunitas, dengan memanfaatkan je- 
jaring global. Salah satu syarat yangjuga 
harus dipenuhi ialah bahwa NU perlu 
memiliki sumber daya profesional dan 
fasilitas pembelajaran digital yang men- 
cakup lebih dari 50 bahasa utama di 
dunia. 

Hal tersebut sangat diperlukan agar 
NU dapat melakukan upaya untuk mem- 
fasilitasi interaksi berbagai pihak di se- 
luruh dunia. Sebab, di tengah arus digi- 
talisasi dan persaingan ekonomi, dunia 
tetap memerlukan kolaborasi nyata de- 
ngan standar rujukan nilai yang jelas. 
Selain itu, perkembangan peradaban 
manusia sejak lima abad terakhir meng- 
ajarkan bahwa salah satu faktor penting 
untuk meningkatkan taraf kemajuan 
dan kesejahteraan umat manusia amat 
ditentukan oleh keberadaan teknologi. 

Kemajuan teknologi sangat ditentu- 
kan oleh kecepatan akumulasi ilmu pe- 
ngetahuan. Kecepatan akumulasi ilmu 
pengetahuan bergantung pada faktor- 
faktor sosial budaya, seperti sistem nilai, 
dan kehadiran ajaran moral yang luhur. 

Premis ini tak bersifat statis. Tatkala 
inovasi teknologi yang melahirkan mo- 
dernisasi berkembang secara pesat, du- 
nia kemudian dihadapkan pada berbagai 
persoalan, antara lain kesenjangan so- 
sial, melunturnya moralitas dan masalah 
ekologis yang mengancam keberlang- 
sungan manusia. Dari sinilah keberada- 
an NU sebagai bagian dari entitas dunia 
dengan ide untuk membentuk ruang 
kolaborasi global diharapkan perannya. 


Khidmat inklusif 


Salah satu nilai pokok yang senantiasa 
dipegang teguh oleh NU ialah komit- 


mennya dalam 
menjalankan khidmat 
terhadap umat. Namun, 
selama hampir satu abad, 

terdapat semacam kecende- 
rungan bahwa khidmat yang di- 
jalankan NU masih terbatas pada 
lingkaran komunitasnya saja atau cen- 
derung eksklusif. NU perlu melakukan 
peluasan dalam berkhidmat menjadi le- 
bih inklusif agar mampu menjangkau 
semua kelompok masyarakat dari ber- 
bagai latar belakang. 

Khidmat inklusif dapat dipahami se- 
bagai prinsip NU dalam melayani dan 
berbagi kontribusi dengan berbagai pi- 
hak tanpa terikat latar belakang. Dalam 
konteks nasional, khidmat inklusif di- 
tujukan untuk menciptakan suasana 
harmonis di atas heterogenitas bangsa 
dan menciptakan stabilitas nasional di 
tengah dinamika politik. 

Sementara itu, dalam dimensi global, 
tanggung jawab NU untuk memperluas 
jangkauan pengabdian terhadap umat 
manusia menjadi prioritas yang harus 
ditunaikan di abad keduanya ini. Tentu 
saja problematika yang dihadapi jauh 
lebih kompleks dan biasanya melibatkan 
proyeksi pemikiran yang jauh ke depan. 
Namun, NU harus mulai membiasakan 
diri dengan pemikiran futuristik. Kader- 
kader NU harus menjadikan segala po- 
tensi yang kemungkinan terjadi di masa 
depan sebagai sesuatu yang nyata. 

Permasalahan bagaimana manusia 
mengatasi pengaruh perubahan iklim 
yang dapat merusak daya dukung ling- 
kungan, krisis energi, kelangkaan pa- 
ngan, potensi konflik, serta perlunya 
akselerasi inovasi untuk menciptakan 
energi baru/terbarukan (renewable) ada- 
lah isu-isu yang semestinya menjadi 
diskursus harian bagi kader-kader NU. 

Pengalaman mengajarkan kurangnya 
kepekaan dan abainya manusia terhadap 
probabilitas ancaman masa depan, se- 
perti perubahan iklim, dapat dengan 
mudah memengaruhi siklus ledakan ke- 
jayaan dan kejatuhan (boom and bust 
cycle) atau yang oleh sejarawan terke- 
muka Amerika, James Harvey Robinson, 
diistilahkan dengan peradaban yang me- 
nuju kebangkitan sekaligus kehancur- 
annya. 

Kenyataannya memang dunia sedang 
berada di persimpangan jalan. Antara 
berbelok ke kanan atau ke kiri, menge- 
lola kelangsungan kehidupan atau malah 
salah arah menuju kehancuran massal. 
Dalam konteks ini, sebagai salah satu 
kekuatan non state yang teruji selama 
satu abad, NU wajib terlibat secara aktif. 
Kesanggupan NU sebagai jama'ah dan 
Jjam'iyah dalam memperluas cakupan 
khidmat inklusif ditentukan oleh sejauh 


mana kesiapan NU 
untuk mengarahkan se- 
gala potensi yang dimiliki. 


Mengembangkan moda- 
litas 


NU mempunyai segala sumber da- 
ya untuk berdaya. Secara kuantitas, NU 
tak kekurangan jumlah kepala. Hanya 
kapasitas yang perlu diperbanyak de- 
ngan ilmu pengetahuan dan adaptasi 
zaman. Keberadaan kader yang melim- 
pah di seluruh penjuru dunia adalah 
modalitas penting di samping bekal ajar- 
an dan landasan ideologis yang dimiliki 
NU. 

Pengembangan potensi di tubuh NU 
harus dimulai dengan pendekatan holis- 
tik. Artinya, pengembangan potensi tak 
hanya terjadi di tataran para organisator 
(jam'iyah), tetapi juga menjangkau di- 
mensi intuitif umat Gama'ah). Hal ini 
perlu dilakukan agar NU mampu me- 
nyinergikan seluruh kekuatan yang ada 
secara optimal. 

Secara spesifik, pendekatan pengem- 
bangan potensi sebagai modalitas yang 
dimiliki NU dapat dilakukan melalui dua 
langkah. Pertama, dimulai dengan pe- 
netapan prioritas yang sesuai dengan 
kebutuhan makro serta tantangan yang 
dihadapi bangsa dan dunia di masa de- 
pan. Dengan demikian, potensi yang 
dikembangkan pun bersifat aplikatif, ali- 
as sesuai kebutuhan zaman. 

Kedua, melakukan pemetaan lintas 
ranah (ama'ah-jam'iyah) untuk melihat 
potensi kekuatan sumber daya yang di- 
miliki dengan mengacu pada data ter- 
kini. Yang perlu digaristebalkan di sini 
ialah bahwa sasaran utama proyek pe- 
ngembangan ini harus diarahkan pada 
kaum muda NU, khususnya kelompok 
usia jenjang SMA yang mengenyam pen- 
didikan di sekolah-sekolah NU ataupun 
di institusi pendidikan pesantren NU. 

Pada jenjang perguruan tinggi, banyak 
di antara kader muda NU yang sudah 
menjatuhkan pilihan terhadap konsen- 
trasi keilmuannya yang hingga hari ini 
didominasi rumpun sosial-politik dan 
keagamaan. Untuk itu, NU perlu mem- 
berikan fasilitas ruang lebih dini pada 
jenjang di bawahnya, agar terdapat ka- 
der-kader muda NU yang menempuh 
konsentrasi keilmuan yang amat dibu- 
tuhkan di masa depan di tengah rendah- 
nya budaya literasi dan pengembangan 
teknologi generasi muda kita. 

Harapannya, ke depan, NU mampu 
melahirkan kader-kader muda yang ber- 
kiprah dalam banyak hal, seperti peneliti, 
atau perekayasa bidang teknologi masa 
depan yang meliputi spesialis big data, 
spesialis AT machine learning, dan segala 
jenis pekerjaan baru yang menurut la- 
poran Forecast Labour Market Evolution 
World Economic Forum akan sangat 
dibutuhkan 20 tahun mendatang. 

Melalui upaya pengembangan potensi 
dan adaptasi, NU dapat mengisi ruang- 
ruang strategis yang manfaatnya dapat 
dirasakan oleh bangsa serta dunia. Ha- 
nya dengan cara itulah NU bisa be- 
nar-benar mengabdikan diri secara luas 
(berkhidmat secara inklusif). Semoga 
segala pemikiran serta ikhtiar kolektif 
NU di abad keduanya ini memperoleh 
kemudahan dan keberkahan. 


Memperkuat Kembali Pemberantasan Korupsi 


aporan Indeks Persepsi 
Jimi 2022 yang dibuat 

'Transparency Internatio- 
nal menunjukkan penurunan 
tajam. Skor Indonesia turun 
drastis, dari 38 pada peringkat 
ke-96 pada 2021 menjadi 34 
pada peringkat ke-110 dari 180 
negara yang disurvei. 

Sebelumnya, skor Indonesia 
juga turun dari 40, peringkat 
ke-85 pada 2019, menjadi skor 
37, peringkat ke-102 pada 2020. 
Skor 34 tersebut sama dengan 
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 
pada 2014 saat Joko Widodo 
terpilih sebagai presiden. 

Jika dilihat lebih detail, skor 
IPK turun pada komponen 
yang mengukur risiko berbisnis 
di Indonesia. Kontradiktif de- 


| ngan semangat UU Cipta Kerja 


yang hendak mempermudah 
investasi di Indonesia, skor IPK 
2022 justru mencatat naiknya 
risiko korupsi dalam berbisnis 
di Indonesia. Jebloknya skor ini 
merupakan peringatan kegagal- 
an strategi pemberantasan ko- 
rupsi pemerintah 

Secara umum, skor IPK In- 
donesia turun drastis karena 
melemahnya pengawasan ter- 
hadap pemegang kekuasaan. 
IPK melihat kemunduran de- 
mokrasi, terutama pelemahan 
mekanisme akuntabilitas ver- 
tikal dan horizontal mening- 
katkan korupsi di Indonesia. 

Pemberantasan korupsi me- 
lalui pencegahan, reformasi bi- 
rokrasi, dan digitalisasi pela- 
yanan tidak cukup untuk me- 
ngendalikan korupsi di Indo- 
nesia. Penegakan hukum dan 
pengawasan yang kuat, baik ho- 
rizontal oleh lembaga-lembaga 
negara yang lain maupun peng- 
'awasan vertikal oleh publik, sa- 
ngat dibutuhkan untuk mem- 


Danang Widoyoko 


Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia 


berantas korupsi di Indonesia. 


Pelemahan akuntabilitas 


Pelemahan akuntabilitas ho- 
rizontal bisa dilihat pada pe- 
lemahan lembaga-lembaga ne- 
gara yang berfungsi mengawasi 
penyelenggara negara, antara 
lain revisi UU KPK dan pemi- 
lihan komisioner KPK yang ti- 
dak kredibel pada 2019. 

Pelemahan terus dilakukan 
melalui tes wawasan kebang- 
saan yang kontroversial karena 
menyingkirkan staf terbaik 
KPK. Akibat kebijakan itu, jum- 
lah perkara yang ditangani KPK 
mengalami penurunan secara 
kuantitatif ataupun kualitatif. 

Pelemahan kelembagaan 
akuntabilitas horizontal juga di- 
lakukan terhadap Mahkamah 
Konstitusi (MK). Melalui pro- 
ses yang kilat, tertutup, dan 
minim partisipasi, UU MK dire- 
visi. Berbeda dengan KPK, re- 
visi UU MK dilakukan untuk 
mengooptasi hakim-hakim MK 
dengan perpanjangan masa ja- 
batan. Lebih parah lagi, pele- 
mahan dilanjutkan oleh DPR 
dengan mencopot hakim MK 
karena banyak membatalkan 
UU yang diproduksi DPR. 

Kebijakan itu berdampak pa- 
da independensi MK. Hakim 
MK terancam dicopot jika mem- 
batalkan UU. Pada akhirnya, 
kooptasi dan pencopotan hakim 
MK turut melemahkan meka- 
nisme pengawasan horizontal. 

Pada saat yang sama, peng- 
awasan oleh lembaga legislatif 
juga tidak efektif. Selain karena 
berbagai persoalan di dalam 
parpol, koalisi pendukung pe- 
merintah juga jauh lebih besar. 
Oposisi di parlemen tak lagi 
efektif karena hanya menyisa- 
kan PKS dan Demokrat. 


Pengawasan parlemen juga 
semakin melemah saat pande- 
mi Covid-19, eksekutif menda- 
patkan kewenangan penuh un- 
tuk mengambil keputusan, se- 
perti membuat APBN, Peng- 
awasan legislatif yang tidak 
efektif membuat kebijakan 
strategis pemerintah mendapat 
dukungan penuh dari DPR. 

Mekanisme — akuntabilitas 
vertikal atau pengawasan oleh 
publik juga mengalami pele- 
mahan. Praktik legislasi yang 
dilakukan untuk merevisi UU 
KPK kemudian menjadi model 
bagi pembuatan UU, Regulasi 
yang mengatur hajat hidup se- 
mua warga negara dibuat secara 
tertutup dan minim partisipasi. 
Draf RUU hanya dibuka pada 
saat dimulainya pembahasan di 
DPR sehingga mengurangi par- 
tisipasi publik. 

Pengawasan publik juga di- 
lemahkan melalui pendengung 
di media sosial. Tidak hanya 
memberikan dukungan penuh 
pada apa pun kebijakan peme- 
rintah, para pendengung juga 
melakukan delegitimasi terha- 
dap kritik dan protes aktivis 
ataupun mereka yang dirugikan 
oleh kebijakan pemerintah. 

Selain itu, berbagai peretasan 
saluran komunikasi juga dila- 
kukan tanpa ada investigasi 
oleh penegak hukum. Pada saat 
yang sama, media massa sedang 
menghadapi disrupsi teknologi 
dan tengah berjuang keras un- 
tuk mempertahankan bisnis- 
nya. Kondisi ini melemahkan 
akuntabilitas vertikal. 

Menggunakan berbagai sur- 
vei global sebagai sumber, IPK 
tidak hanya mengukur korupsi 
dalam bentuk suap atau penya- 
lahgunaan anggaran. IPK juga 
melihat korupsi dalam bentuk 


lain, seperti konflik kepenting- 
an dan pencaplokan negara 
(state captured). 


Penguatan 


pemberantasan korupsi 

Meskipun IPK adalah indeks 
dari berbagai survei lain, IPK 
mampu memberikan petunjuk 
dan indikasi bagi pemerintah 
dan juga publik untuk meru- 
muskan dan menerapkan kebi- 
jakan pemberantasan korupsi. 

Guna mencegah keterpuruk- 
an dan merajalelanya korupsi di 
Indonesia, perlu dilakukan 
langkah-langkah penting untuk 
memperkuat kembali penga- 
wasan guna memberantas ko- 
rupsi. Pertama, memperkuat 
kembali pengawasan baik oleh 
lembaga negara maupun oleh 
publik. Akuntabilitas horizontal 
bisa dilakukan dengan meng- 
hentikan intervensi dan pele- 
mahan lembaga-lembaga nega- 
ra, seperti KPK dan MK. 

Pilih pemimpin KPK yang 
kredibel dan berintegritas. Ke- 
bijakan yang menggerus inde- 
pendensi hakim, seperti pen- 
copotan hakim MK, harus di- 
hentikan. Sementara akuntabi- 
litas vertikal bisa diperkuat de- 
ngan membuka kembali ruang 
partisipasi seluas-luasnya da- 
lam perumusan kebijakan pub- 
lik dan menghentikan represi. 

Kedua, Presiden — harus 
mengatur dengan tegas konflik 
kepentingan, terutama yang di- 
lakukan di pusat kekuasaan dan 
melibatkan pembantu utama- 
nya. Kebijakan publik yang di- 
buat harus bersih dari konflik 
kepentingan. Kita semua tentu 
berharap Presiden mewariskan 
tidak hanya infrastruktur yang 
bermanfaat, tetapi juga peme- 
rintahan yang bersih dari ko- 


rupsi dan segala bentuk kolusi 
dan nepotisme. 

Terakhir, sudah saatnya Pre- 
siden memimpin langsung 
pemberantasan korupsi karena 
salah satu sumber utama ko- 
rupsi justru berasal dari lingkar 
inti kekuasaan. 


Rubrik ini menerima artikel dengan 
topik aktual, relevan dan menyangkut 
kepentingan publik. Artikel hanya 
dikirim ke Opini Kompas. Panjang 
artikel maksimal 5.000 karakter 
dengan spasi. Kirim ke 
WWww.kompas.id/kirim-opini 


POJOK 


Satu Abad NU menga- 
wal bangsa. 

Melukis harmoni, 
merawat Nusantara. 


. 


Pemkot Magelang 
pasrah dipasangi logo 
TNI. 
Kira-kira rakyat 
mikirnya apa, ya? 

Lp. 
Investasi naik, serapan 
tenaga kerja melemah. 


Politisi semoga bisa beri 
solusi. 


emg 


KOMPAS, SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


Opini 7 


Tonggak-tonggak Satu Abad NU 


Tepat pada 7 
Februari 2023, 
Nahdlatul Ulama 
memasuki usia 
satu abad jika 
dihitung dengan 
kalender Hijriah 
(1344-1444 H). Ten 
tu saja, ini bukan 
lah usia pendek. 


cukup panjang untuk se- 
buah gerakan Islam di In- 
donesia. Nahdlatul Ulama (NU) 
adalah sedikit di antara orga- 
nisasi Islam di Indonesia yang 
mampu bertahan hingga men- 


S atu abad adalah usia yang 


capai usia 100 tahun. 
Usia satu abad ini dirayakan 
nahdliyin melalui rangkaian 


acara yang telah berlangsung 
dalam beberapa bulan sejak 
pertengahan 2022 dan berpun- 
cak pada Peringatan Satu Abad 
NU yang berlangsung di Sta- 
dion Delta Sidoarjo, Jawa Ti- 
mur, pada 7 Februari 2023. 

Bagi warga NU, tentu saja 
usia satu abad ini sesuatu yang 
membanggakan. Kebanggaan 
itu bukan semata didasarkan 
pada alasan kronologi atau usia 
organisasi, melainkan, dan ter- 
lebih lagi, karena dalam rentang 
seratus tahun itu ada historical 
milestones, tonggak-tonggak se- 
jarah yang patut dikenang. 

Pada tonggak-tonggak itu ki- 
ta bisa menengarai sejumlah 
kontribusi penting yang telah 
”disedekahkan” oleh NU kepa- 
da Indonesia dan dunia secara 
lebih luas, terutama dunia Is- 
lam. 

Tulisan ini akan mencoba 
melacak tonggak-tonggak yang 
menandai sejarah lahir dan ber- 
kembangnya NU di negeri ini 
dalam rentang waktu seratus 
tahun. Tonggak-tonggak itu di- 
ketengahkan di sini bukan da- 
lam konteks "kebanggaan diri”, 
melainkan sebagai cara untuk 
mensyukuri sebuah anugerah. 


Bagi sebagian kalangan, 
tonggak-tonggak ini mungkin 
tampak sepele atau "sudah 
seharusnya begitu” (taken for 
granted). Saya memaknai tong- 
gak-tonggak itu sebagai hasil 
dari sebuah ikhtiar dan proses 
berliku, bahkan mengandung 
sejumlah risiko yang tidak ring- 
an. 

Waktu kerap bertindak ”bru- 
tal”: sesuatu yang semula di- 
hasilkan melalui proses yang 
sulit dan berliku, kemudian 
tampak alamiah, biasa-biasa sa- 
ja, bahkan sepele. 


Cinta tanpa syarat 

Tonggak pertama yang layak 
disebut ialah keputusan para 
kiai NU untuk menerima ne- 
gara Indone bagai "bentuk 
politik” yang sah dalam kaca- 
mata Islam. Bagi kiai-kiai NU, 
nesia sebagai "wadah po- 
litik” yang menampung aspirasi 
bangsa akan sebuah negara 
yang melindungi semua war- 
ganya telah diterima tanpa si- 
kap cadangan (reserve), tanpa 
syarat yang bertele-tele. 

Kecintaan warga NU kepada 
Indonesia adalah sebentuk cin- 
ta yang tak bersyarat (uncon- 
ditional love). 

Harus ditegaskan di sini, pe- 
nerimaan warga NU yang tanpa 
syarat ini terbatas pada Indo- 
nesia sebagai bentuk (form), bu- 
kan sebagai "isi” (substance). 
Pada level isi, tentu saja terbuka 
ruang yang luas bagi "ijtihad 
politik” untuk memperdebat- 
kan bagaimana bentuk atau wa- 
dah bernama Indonesia itu 
mesti diisi. 

Dengan kata lain, Indonesia 
telah selesai sebagai ”bentuk”. 
Dengan tanpa sikap apologetik 
sedikit pun, warga NU, misal- 
nya, biasa memakai jargon ini: 
NKRI harga mati. Indonesia te- 
lah selesai sebagai sebuah ben- 
tuk. Namun, sebagai “isi”, ia 
tetaplah sebuah proyek yang 
tak pernah selesai, selalu ter- 
buka pada usaha-usaha perba- 
ikan — a never ending project. 

Isu keadilan dan bagaimana 
ia mesti ditegakkan di negeri 


SURAT KEPADA REDAKSI 


Rubrik ini menerima surat Anda mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel 
di halaman Opini maupun pemberitaan Kompas, serta masalah-masalah sosial 


ini, misalnya, bukan- 
lah sebuah proyek 
harga mati. Ia adalah 
ikhtiar yang tak per- 
nah selesai hingga 
kapan pun. 

Sebagian pendiri 
NU, seperti Kiai Ha- 
syim Asyari, dan 
kiai-kiai lain yang se- 
generasi melewatkan 
pendidikan mereka 
pada akhir abad 
ke-19 dan ke-20 di 
haramain alias Mek- 
kah dan Madinah. 
Mereka hidup di dua 
kota suci itu pada sa- 
at negeri-negeri 
Arab masih berada di 
bawah — kekuasaan 
Turki Usmani. 

Dengan kata lain, 
generasi pendiri NU 
hidup pada zaman 
ketika bentuk negara 
khilafah yang berpu- 
sat di Istanbul, Turki, 
masih tegak. Yang 
menarik, — kiai-kiai 
yang pernah hidup di 
era kekhilafahan ini sama sekali 
tidak tertarik untuk menerap- 
kan bentuk negara itu di In- 
donesia. 

Bahkan, sosok seperti Kiai 
Abdul — Wahab — Hasbullah 
(1888-1971), salah satu pendiri 
NU, telah aktif dalam gerakan 
nasionalisme yang menuntut 
berdirinya negara nasional In- 
donesia sejak mereka masih 
belajar di Mekkah pada awal 
abad ke-20. Kiai Wahab, mi- 
salnya, telah aktif dalam Serikat 
Islam (SI) sejak ia masih men- 
jadi santri di Mekkah. 

Pertanyaan yang patut diaju- 
kan di sini ialah apakah para 
kiai itu memandang praktik ne- 
gara khilafah yang sudah ber- 
langsung ratusan tahun dalam 
sejarah Islam sebagai bentuk 
kenegaraan yang sudah tidak 
relevan lagi? Apakah secara 
keagamaan mereka berpan- 
dangan bahwa bentuk negara 
khilafah bukanlah satu-satunya 
opsi sehingga bisa berubah dari 
waktu ke waktu? 


Ulil Abshar-Abdalla 
Ketua Lakpesdam PBNU 


Kalaulah saja bentuk negara 
khilafah itu suatu keharusan 
agama, kenapa para kiai yang 
amat alim itu tak pernah mem- 
perjuangkannya di negeri ini? 
Kenapa mereka bersedia mela- 
kukan "kompromi politik” de- 
ngan menerima "negara Panca- 
sila” sebagai sebuah opsi yang 
masuk akal, seraya meninggal- 
kan opsi negara Islam, misal- 
nya? Apakah ini sikap yang 
mencerminkan  pragmatisme 
politik belaka, ataukah ada se- 
suatu yang lebih “dalam” di 
sana? 

Lepas dari apa pun bentuk 
jawaban atas pertanyaan-per- 
tanyaan ini, yang jelas pilihan 
para kiai NU untuk menerima 
bentuk negara nasional yang 
tidak berdasarkan agama itu 
memiliki implikasi yang amat 
jauh. Jika dilihat kembali, ke- 
putusan ini adalah sebuah tong- 
gak kebangsaan yang patut di- 
syukuri: sebuah anugerah. 

Andai saja para kiai itu me- 
milih opsi untuk mencontek 


pengalaman kekhila- 
fahan Turki Usmani 
di Indonesia, sejarah 
negeri ini jelas akan 
berbelok sama sekali. 
Dan boleh jadi, ini 
akan jadi belokan 
yang amatlah fatal, 
bahkan berdarah-da- 
rah. 

Meski tampak se- 
pele jika dilihat dari 
sudut pandang saat 
ini, keputusan para 
kiai itu merupakan 
langkah politik yang 
amat berani. Sebagai 
sebuah praksis poli- 
tik, bentuk negara 
nasional amatlah 
"asing” dalam peng- 
alaman Islam praa- 
bad ke-20. 

Selama ratusan ta- 
hun, umat Islam hi- 
dup di bawah sistem 
politik kerajaan yang 
disebut "sistem ke- 
khilafahan” (al-khila- 
fah al-Islamiyyah). 

Bentuk negara 
bangsa itu jelas berasal dari 
pengalaman negeri-negeri Ba- 
rat yang menjadi asal-muasal 
kolonialisme modern. En toch 
demikian, para ulama ”tradi- 
sional” itu, dengan sikap lapang, 
bisa menerima bentuk negara 
modern itu. 

Ini, di mata saya, bukanlah 
sikap kapitulasi atau tindakan 
selling out, tunduk pada ke- 
mauan "asing”. Sebaliknya, ini 
menandai sikap keterbukaan 
pada perubahan-perubahan so- 
sial selama tidak bertentangan 
dengan pokok-pokok dari ajar- 
an agama. 

Di kalangan kiai NU dikenal 
sebuah prinsip yang menjadi 
semacam kaidah umum dalam 
menghadapi perubahan-peru- 
bahan zaman, yaitu "menjaga 
yang lama yang baik, seraya 
mengambil sesuatu yang baru 
yang lebih baik” (al-muhafa- 
dzah “ala al-gadim ak-salih, wa 
al-akhdzu bi al-jadid al-aslah). 

Kaidah sederhana ini telah 
menjadi “penyelamat” bagi 


HERYUNANTO 


warga NU dalam memengaruhi 
gejolak sejarah dari zaman ke 
zaman. Dalam kaidah ini ter- 
kandung kebijaksanaan yang 
menyeimbangkan antara ke- 
hendak merawat tradisi di satu 
pihak dan imperatif menyesu- 
aikan diri dengan perubahan di 
pihak lain. 


Sikap akomodatif 


'Tonggak kedua ditandai de- 
ngan momen penerimaan para 
kiai terhadap Pancasila sebagai 
asas tunggal. Penerimaan ini 
terjadi saat Muktamar Ke-27 
NU di Situbondo yang berlang- 
sung pada 1984. 

Dari sudut pandang saat ini, 
keputusan tersebut bisa tampak 
sederhana, tetapi ia bukanlah 
sesuatu yang sederhana. Pene- 
rimaan ini menandai sikap poli- 
tik yang khas pada kiai-kiai NU: 
sikap di mana Pancasila dan 
Islam tak dilihat sebagai dua hal 
yang saling bertentangan, tetapi 
dua hal yang, meminjam istilah 
Gus Dur, "saling komplemen- 
ter”, melengkapi. 


i dan konso- 
lidasi demokrasi di Indonesia, 
harus jujur diakui, difasilitasi 
antara lain oleh sikap akomo- 
datif yang berkembang di ka- 
langan para kiai dan umat Islam 
semacam ini. Jika pandangan 
dominan dalam umat Islam 
ditandai dengan sikap mem- 
benturkan antara kedua hal itu 
(Islam dan Pancasila), misalnya, 
sudah tentu jalan demokrasi di 
Indonesia akan mengalami ja- 
Ian terjal yang sulit. 

Tentu saja, para kiai dan nah- 
dliyin bukanlah satu-satunya 
segmen dalam umat Islam di 
Indonesia yang memiliki sikap 
akomodatif seperti ini. 

Namun, tidak bisa diabaikan 
pula kenyataan bahwa kiai-kiai 
NU berada di barisan terdepan 
dalam mengembangkan sikap 
seperti ini. Sikap ini tidak saja 
lahir dari semacam kebutuhan 
menanggapi kebutuhan sesaat 
(political expediency), tetapi ju- 
ga didasari sejumlah argumen 
yang berjangkar pada khazanah 
tradisi NU. 


Dengan kata lain, sikap ini 
mewakili posisi yang otentik, 
bukan sekadar respons darurat 
atas desakan situasi sesaat. 


Kewargaan yang setara 


Tonggak terakhir ialah tero- 
bosan yang dilakukan kiai-kiai 
NU saat Munas Alim Ulama di 
Banjar Patroman, Jawa Barat, 
yang berlangsung Maret 2019. 

Di sana diambil sebuah ke- 
putusan penting, yaitu peru- 
musan konsep kewarganegara- 
an yang terbuka, setara, dan 
inklusif, konsep yang amat di- 
butuhkan Indonesi t ini di 
tengah-tengah kecenderungan 
konservatisme keagamaan da- 
lam beberapa tahun terakhir, 

Dengan rumusan seperti ini, 
warga non-Muslim yang tinggal 
di Indonesia, misalnya, dilihat 
dari sudut pandang keagamaan 
sebagai "warga negara” (mu- 
wathin), bukan lagi seorang "ka- 
fir', apalagi "kafir zimi”, se- 
bagaimana dikenal dalam kha- 
zanah fikih Islam klasik. 

Dengan langkah seperti 
NU telah memperkuat landasan 
keagamaan bagi gagasan ten- 
tang kesetaraan warga negara, 
tanpa melihat asal-usul agama, 
etnisitas, atau latar-latar kul- 
tural-partikular yang lain. 

Tentu saja, dalam rentang 
satu abad, ”khidmah” dan kon- 
tribusi NU bagi Indonesia amat 
banyak, baik di sektor keagama- 
an, pendidikan, maupun sektor 
lain. Namun, tiga tonggak di 
atas saya pandang sebagai 
“khidmah civic” yang amat ber- 
harga yang disumbangkan ki- 
ai-kiai NU bagi Indonesia. 

Di tengah-tengah maraknya 
tendensi keagamaan yang cen- 
derung eksklusif-partikularistik 
yang bisa berdampak fatal bagi 
Indonesia dalam jangka pan- 
jang, kontribusi NU semacam 
ini jelas amat berharga. 

Ia telah membantu menye- 
lamatkan Indonesia dalam 
mengarungi belokan-belokan 
berbahaya dalam sejarah bang- 
sa ini, termasuk apa yang di- 
sebut sebagai belokan konser- 
vatisme (conservative turn). 


'so”9 acara hari ini 


Selasa, 7 Februari 2023 


kemasyarakatan dan konsumen yang tidak terselesaikan dalam prosedur formal. 
Maksimal 300 kata atau 2.300 karakter. Surat pembaca dikirim kepada suratpembaca@kompas.id atau LLRI) JAKTV TRANSTV TRANS 7 tv9ne 
ke Redaksi Kompas, Jl Palmerah Selatan 21, Jakarta 10270 dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan 
nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau pindaian identitas diri. 0430 Serambi Islami 06.00 Matanomi 05.00 Islam itu Indah 04.30 Islampedia 04.30 Kabar Pagi 
06.00 Klik Indonesia Pagi 07.00 Sendok Garpu: 06:30 Insert Pagi 05,15 Ragam Indonesia 06.00 Kabar Arena Pagi 
07.00 News Ban Healthy Food 07.30 Good Morning 06.00 Redaksi Pagi 106.30 Apa Kabar Indonesia 
08.00 Kong, maa 53 Kn Hai Sen aan Amar ea La Pagi 08.00 - lamulaik 
King of The Af mEAlAT 10,00 Siapa Mau Jadi Juara :00 Selebrita Pagi .00-Assatamulaikum, 
Sertifikat Rumah Lind 1 K Pr ti 030 Sean Ags Thai Terapi 1100 Top Chart 08,30 FYP (For Your Pagi) Bunda 
lih L ndungi Konsumen Froperu 09.03 Mari Menggambar 10.00 The Hermansyah pen Ariana 0930 Seterita Heits 09.00 Hidup Sehat 
Kami tinggal di perumahan 09.30 Halo Dokter Story 1230 Brownis 10.15 OMG 10.00 Inspirasi Pagi 
Vila Mutiara Bogor 2, Desa : : 2 & 10.30 Dapur Devina 100 Sendok Garpu: (Obrowlan Manis) 1100 Trending 10,30 One Spot 
Waringin Jaya, Kecamatan Bo- elajar dari kasus apartemen Meikarta, di 11.03 Bersama Perempuan Indonesian Food 1145 Enah Bikin Enak 1100 Kabar Siang 
Sape ta 1 12.00 Klik Indonesia Siang 12.00 Sehat Al BAN ring IN saas) 12230 Bocah Petual 18.00 Damai Indonesiak 
jonggede, Kabupaten Bogor, mana konsumen menuntut hak mereka, 18.00 Saba Desa Kana 15.0 Insert Today Bean He Nuelang 
Jawa Barat. . tetapi malah dituntut balik pihak penge- Hk ha 13.00 Di Balik Kemudi Weekdays 1830 Jejak Petualang 1430 Kabar Pasar Sore 
Hama" og Se Na lola, perlu ada regulasi pelindungan konsumen 1430 Inspirasi Indonesia 2 Food Truck Pa Aj sera 14.15 Redaksi 15.00 Ragam Perkara 
pati sej , Rumah ke- ena sai Den . 15,00 Mimbar Agama: 14.00 Local Hour .30 Dres 15.15 Jejak Si Gundul 16,00 Kabar Petang 
mudian kami kontrakkan se- dan penjaminan bagi masyarakat yang pembeli. PA STA Zamrud Khatulistiwa La 16.15 Makan Receh 18.30 Apa Kabar Indonesia 
elah kami pindah rumah ta- Pia kas 15.00 Sendok Garpu: .30 Ketawa Itu Berkal 17.15 Selebrita Expose Malam 
aa 2014 Aa Konsumen bertahun-tahun mencicil, meski belum ada Ta Pan aan, Western Food 20.00 Insert Story 18,00 On The Spot 20.00 Catatan Demokrasi 
Pada Desember 2012, kami pembangunan, sebenarnya bukan hal baru. Keluhan ma- 1730 Sketsa Netizen 23 Uno 2, “he ak Kena ». seat 201 22 pa 
telah melunasi pinjaman KPR syarakat yang menjadi korban juga sudah umum terjadi. Hanna mand 17.00 Terapi Garang Arang 21.15 Tanpa Batas (Pasti Obrolan Viral) 2230 Kabar Har Ini 
di Bank BTN. Kalau dihi- Masalahnya, tidak ada aturan sampai kapan batas waktu 20.00 Paten 18.00 Inside 21.45 Bioskop Trans TV 1 20,30 Arisan 23.30 Kabar Arena Malam 
-hitung, i suda 21.00 Dunia Dalam Berita 18.30 Muslimpedia 21.30 Lapor Pak! 00,00 Kabar Dunia 
tung-hitung, berarti sudah 10 pengembang boleh menunda-nunda pembangunan. On pena naa Is $ 28.45 Bioskop Trans TV 2 p 
2 Aa 19.00 Animal Action 22.45 Krim Malam 00.30 AB Shop 
tahun lunas. Namun, sampai : 5 e & 2806 The D: - 0145 CNN Connected ri 
sekarang sertifikat belum ka- Pemerintah ada salahnya juga karena tidak ada regulasi Ha Akan Ahad 19.30 Kiddie World 02.25 Program Dini Hari 28.30 Misteri Dunia 0100 Kabar Petang. 
mi dapatkan. untuk pelindungan konsumen. OJK tampaknya lebih 00200 Klik Indonesia Malam 2g Gp ang Arang up ea Malam 02.00 Apa Kabar Indonesia 
Beberapa kali kami beru- fokus dalam hal pelindungan dana di perbankan. Padahal, bag me la 22.00 Kabar Misteri 01-35 Mancing Mania 02230 Kabar Utama 
saha mengurus, tetapi tidak risiko pembelian properti lebih tinggi dengan akumulasi 02.00 Inspirasi Indonesia 28.00 Retro Hour 02.00 Opera van Java 
Be aan itar SA ratusan miliar rupiah di tangan pengembang. 
lan Juni), ke BTN Bekasi, Di salah satu negara dibuat aturan untuk melindungi 
Tetap tak ada kejelasan. konsumen, yaitu uang muka 20 persen. Sisanya dicicil KOMPASTV Ba €scrv GTIV 
Rumah tersebut atas nama mengikuti progres pembangunan apartemen: kalau mem- ai » semasa Sa 
Ma an, di Blok beli di lantai 20, maka setelah lantai ke-20 terbentuk, 04,30 Kompas Pai 04.30 Berita Satu Pagi 05.00 Liputan 6 Pagi 05:21 Big Movies 04,30 Lensa Indonesia Pagi 
. Pengembangnya arula sume, sncicil Jagi: misalnya ritil lagi 07.00 Sapa Indonesia Pagi 06.00 Berita Viral 06.00 Behind The Scene: Candyland 05.30 Santri Boy 
adalah PT ISPI, beralamat di banilah konsuraen mencicil lagi, misalnya mencitil lagi 15 08.00 Harlah 1 Abad NU 07.00 Figur Publik Gita Cinta dari SMA 05,47 Spongebob 0 Dana, Oa ne Ba 
Kelapa Gading, Jakarta. babak 09.30 Bincang Kita 0730 Esensi 06.20 Status Selebriti Sguarepants Movie 0730 Adit Sopo Jarwo 
Kami menunggu jawaban Cicilan berikutnya hanya boleh ditagihkan mengikuti 1 Beria ira - bat 107.30 Hot Shot 08.55 Obsesi 09.00 PJ Mask 
dari pihak terkait. tahap penyelesaian sesuai tahap persentase penyelesaian. An bana 0030 Nan Makan” - TN Ne Lan Ant Na Sepifan 
$ FA £ 5 : suster .00 Big Movies Family 
YUNLANDONG Dilarang membayar lunas di muka karena fisiknya belum Siang 10.00 Figur Publik 09.30 FTV Pagi 1230 Big Movies Family Investigasi 
i 9 / SE ada, untuk mencegah kerugian konsumen. IASO Zena Jnspasl 10 Saka Yani 1130 Liputan 6 Siang 15.00 Big Movies Family AN Pa 
Bojonggede, Kabupaten net, 14.30 Rumah Pemilu 11.00 Berita Satu Siang 1200FTv si 1600 Big Movies Fail lang 
Be 16920 Regulasi pelindungan konsumen dan tata kelola pem- 15.00 Indonesia Update 12.00 Asal Usul 51) Satar ea! 11.30 Rainbow Ruby 
gor : y Se Jai diberl: 16.00 Kompas Petang 18.00 Esensi 14.20 Melukis Senja 17.1 Superdeal Indonesia 13.00 Dragon Force 
bangunan properti seperti ini seharusnya mulai diberla- 1730 Sapa Indonesia Pane 15:30 Rindu Bukan Rindu 19.30 Mantan IPA & IPS 14.00 Boboiboy 
Mengurus kukan di negara kita. Tidak hanya membuat konsumen Malam 1430 Jendela Dunia 17.00 Tajwid Cinta 21.30 Amazing Drama: Na Aa aa 
Sertifik t lebih terlindungi, tetapi juga agar pengembang tidak bisa 19,30 Berita Utama 15.30 Asal Usul 1 aa nan! Cinta ai Sa 1800 hal Soo Jarwo 
"tifik: . 2030 Kompas Malam 16.00 Berita Satu Sore 5 Cin lew Beginning 19.00 Si A/ 
ertIliKal seenaknya mempermainkan waktu pembangunan dan 2130 Laporan Khusus 1730 Saksi Mata yang Kupilih 23.30 X-Pedal 20.00 The Smurf 
Aini saya mengendapkan dana konsumen yang akumulasi jumlah- -Talk 8.00 Asal Usul 23.00 FTV Primetime 00.00 Buletin iNews 2130 Dimensi Lain 
Denai ya nenpkan Lae ili Tn ? Er Bentas Kompas ts 0 Jendela Dunia 0100 Liputan 6Mulam Malam Anis 
bantuan para pihak terkait ka- nya bisa ratusan miliar rupiah. ank $ 23.30 Gajah Mada 
maba 2830 Kilas Kompas 20.00 Obrolan malam 01.30 Buser 0030 Big Movies Platinum 020 Langn Indoresin 
rena saya sedang mengurus Harus ada regulasi pelindungan konsumen dan peng- 00.00 Kompas Sport Bersama Fristian 02.00 Sinema Dini Hari 0100 MShop SN Maba 
tanah dan rumah tante saya. aturan batas waktu yang jelas dan pasti. Malam 21.00 UUD 01.00 Becanda Di 
Rumah beralamat di sekitar 00.30 Indonesia Update 22.00 Berita Satu Malam 01.30 For Your Information 
Kramat Raya, Jakarta Pusat. NICOLAS H 01.30 Bingkai Inspirasi 23.00 One Championship 02.00 Sepakat untuk 
Rumah tersebut terdiri dari Sambikerep, Surabaya 2200 Kotnoss Melani Oe0U Delta Mean 
rumah dan tanah dengan surat 
izin penghunian (SIP), yang 


akan kami urus menjadi ru- 
mah dan tanah yang berser- 
tifikat hak milik. 

Rumah sudah ditempati 
tante saya sejak tahun 1952 
dan selama ini tidak pernah 
ada masalah. Kami sudah ber- 
usaha untuk mengurus ke Ba- 
dan Pengelolaan Aset Daerah 
(BPAD) DKI Jakarta dan ke 
Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) di Jalan Selaparang, Ja- 
karta Pusat, tetapi saya meng- 
hadapi jalan buntu. 


Kedua instansi pemerintah 
itu saling menunjuk bahwa 
bukan mereka yang harus 
mengurus terlebih dahulu. 

Badan Pengelolaan Aset Da- 
erah menunjuk bahwa yang 
mengurus adalah Badan Per- 
tanahan. Sebaliknya, Badan 
Pertanahan menunjuk bahwa 
saya harus ke Badan Penge- 
lolaan Aset Daerah, sehingga 
akhirnya tidak bisa diurus. 

Saya memohon bantuan pa- 
ra pihak atau pembaca yang 


paham agar pengurusan tanah 
dan rumah tersebut tidak 
menghadapi hambatan dari pi- 
hak-pihak yang tidak bertang- 
gung jawab. 

Demikian permohonan ka- 
mi. Atas perhatian Bapak/Ibu 
atau para pihak, kami meng- 
ucapkan terima kasih. 

FREDERICK LEONARD 
SAMALLO, SH 

Jl Brigjen Slamet Riadi, 
Kelurahan Oro-oro Dowo, 
Kecamatan Klojen, Malang 


SINEMA 


Sebuah kisah 


Cerita tentang ambisi yang terlalu besar M 
dari sekelompok orang yang hidup pada 
awal Hollywood di masa yang bobrok, 
penuh pesta pora, dan berkelimpahan. 


aktor dan aktris di balik layar industri 
perfilman Hollywood dari sisi yang 
tidak pernah diketahui banyak orang. 


Damien Chazelle/ Babylon 


tentang ambisi besar para 


NADA 


Raissa Anggiani dan Nuca/ Benih 


Raissa Anggiani mengawali t. 


Single ini bercerita tentang cii 


berharap kembali. 


Berkolaborasi dengan penyanyi Nuca, 
dengan merilis lagu baru bertajuk “Benih”. 


adanya, tanpa menuntut balasan ataupun 
jawaban. Cinta yang memberi, tanpa 


ahun 2023 


Inta yang apa 


poksponEv 


KOMPAS, SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


8 | Humaniora 


PENELITIAN 
Fasilitas Riset 
di Daerah Ditutup 


JAKARTA, KOMPAS — Transisi peleburan sejumlah lembaga riset 
ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional kembali menjadi 
sorotan setelah sejumlah fasilitas riset di daerah dilaporkan 
berhenti beroperasi. Penutupan fasilitas riset ini merupakan 
imbas pengalihan unit kerja dan diklaim tidak ada pem- 
berhentian para sivitas. 

Salah satu fasilitas riset yang dilaporkan berhenti beroperasi 
adalah laboratorium pengamatan antariksa di Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (BRIN) Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum 
melebur dan berubah nama menjadi BRIN Pasuruan, fasilitas 
ini milik Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BPAA) di 
bawah naungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Na- 
sional, 

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum, 
dan Kesekretariatan BRIN Driszal Fryantoni, menyatakan, 
dalam struktur organisasi BRIN saat ini, unit kerja BPAA tidak 
ada. "Semua sivitas kini beralih ke berbagai pusat riset yang 
sesuai bidang atau kepakaran di kawasan BRIN lainnya,” 
ujarnya, Senin (6/2/2023). 

Pemberhentian BRIN Pasuruan tertuang dalam nota dinas 
pada 30 Desember 2022 tentang pemberitahuan perpindahan 
lokasi kerja. Dalam nota dinas itu dijelaskan BRIN Pasuruan 
akan diubah jadi Kawasan Kemitraan Eksternal dan dikelola 
sejumlah mitra, termasuk pemerintah daerah dan swasta. 

Pemberhentian operasi fasilitas riset ini diinformasikan 
pengelola BRIN Pasuruan yang diunggah di sejumlah media 
sosial sejak 30 Januari 20: 
Setelah 35 tahun beropera 
BRIN Pasuruan menjadi 
lah satu fasilitas observasi 


KOMPAS ABDULLAH PIKII ASUIRI 


Hamid memanen terung di Sekolah Alam Wangsakerta, Dusun Karangdawa, Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin (6/2/2023). 
Peserta Sekolah Alam Wangsakerta bercocok tanam secara ramah lingkungan, salah satunya dengan menggunakan pupuk organik. 


1 ———— 
- Semua sivitas kini 


fenomena antariksa, seperti 
gerhana bulan dan matahari, 
termasuk pengamatan hilal 
guna menentukan awal bu- 
lan Ramadhan atau Syawal 


beralih ke berbagai 
pusat riset di 
kawasan BRIN 
lainnya. 


oleh Kementerian Agama. 

Selain itu, BRIN Pasuru- 
an menjadi satu dari 14 stasiun pengamatan ozon vertikal di 
dunia. Pelajar sekolah dan mahasiswa kerap memakai fasilitas 
BRIN Pasuruan untuk edukasi dari pengamatan benda langit 
hingga mengetahui konsentrasi ozon tertinggi di atmosfer. 

Koordinator Laboratorium BRIN Pasuruan Dian Yudha 
Risdianto, dalam keterangannya, menyebutkan pemberita- 
huan pemberhentian operasi BRIN Pasuruan tanpa persiapan. 
Padahal, pemberhentian operasi salah satu fasilitas riset 
seharusnya diiringi dengan penyediaan fasilitas riset lainnya 
yang serupa. 

Yudha mengakui, 13 pegawai di BRIN Pasuruan yang 
sembilan di antaranya merupakan peneliti diberi opsi memilih 
lokasi kerja baru. Namun, mereka hanya diberi waktu 30 hari 
sejak surat dinas diterbitkan pada 30 Januari. 

Menurut Driszal, sivitas atau peneliti di BRIN Pasuruan itu 
bisa beralih ke area riset lain yang terdekat, seperti Surabaya 
(Jawa Timur), Purwodadi (Jawa Tengah), atau Bandung (Jawa 
Barat). Namun, para peneliti itu juga bisa memakai fasilitas 
riset dengan datang ke kawasan riset khusus. 


Pemusatan fasilitas 


Sebelum pembentukan BRIN, kata Driszal, banyak ke- 
menterian dan lembaga riset memiliki fasilitas dengan fungsi 
hampir serupa dan beririsan. Banyaknya fasilitas riset dengan 
fungsi sama tetapi tersebar di berbagai wilayah ini membuat 
utilitasnya rendah karena hanya dipakai kelompok itu. 

Kondisi serupa terjadi di BRIN Pasuruan karena memiliki 
fungsi hampir sama dengan fasilitas lain. Karena itu, kegiatan 
pengamatan dan observasi keantariksaan akan dipusatkan di 
satu tempat atau pusat riset khusus, yakni Observatorium 
Nasional (Obnas) Timau, Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

Obnas Timau dalam tahap pembangunan dan ditargetkan 
selesai bulan ini. Fasilitas riset ini akan memiliki teleskop 
terbesar di Asia Tenggara dengan diameter optik sepanjang 3,8 
meter untuk mengamati berbagai fenomena benda langit. 

”Bila kita memusatkan atau mendesentralisasikan (fasilitas 
riset) dengan membangun peralatan canggih ini nantinya bisa 
dipakai siapa pun. Di kawasan ini akan dibangun infrastruktur 
riset megah sehingga utilitasnya bisa dipantau,” ucapnya. 

Upaya ini dinilai jauh lebih efektif untuk memantau utilitas 
fasilitas riset. Ke depan, BRIN sebagai pengelola bisa mening- 
katkan fasilitas apabila area riset memiliki utilitas besar dan 
mengevaluasi jika area riset punya utilitas rendah. (MTK) 


Ahmad Arif 


empa beruntun berke- 

kuatan M 7,8 dan M 7,5 

bersumber di darat dan 
dangkal melanda Turki bagian 
selatan yang berbatasan de- 
ngan Suriah, Senin (6/2/2023). 
Gempa yang menewaskan le- 
bih dari 1.500 orang ini men- 
jadi alarm bahaya bagi kawa- 
san permukiman yang dilalui 
jalur patahan aktif. 

Survei Geologi Amerika Se- 
rikat (USGS) menyebutkan, 
kekuatan gempa ini M 7,8 de- 
ngan kedalaman 17,9 kilome- 
ter, terjadi pukul 04.17 waktu 
setempat atau 08.17 WIB. Pu- 
sat gempa berjarak sekitar 23 
kilometer timur kota Nurdagi, 
Provinsi Gaziantep, Turki. 

Gempa susulan M 6,7 pada 
kedalaman 9,9 kilometer me- 
landa 11 menit kemudian. Ber- 
ikutnya, gempa M 75 terjadi 
pada pukul 13.24 waktu setem- 
pat di kedalaman 10 kilometer, 
sekitar sembilan jam setelah 
gempa pertama. Pusat gempa 
ini sekitar 95 kilometer arah 
utara gempa pertama. 

Rangkaian gempa dengan 
pusat dangkal ini menimbul- 
kan kehancuran dahsyat de- 
ngan korban jiwa melebihi 
1.500 orang. Banyak bangunan 
yang runtuh berada di zona 
perbatasan yang membentang 
330 kilometer arah timur laut, 
dari Aleppo dan Hama di Su- 
riah ke Diyarbakir di Turki. 


Dalam pidato di televisi dan 
sebelum gempa susulan M 7,5 
terjadi, Presiden Turki Recep 
Tayyip Erdogan menyampai- 
kan, jumlah korban jiwa telah 
mencapai 912 orang dan 5.385 
orang lainnya terluka. Ia me- 
ngatakan, dirinya tidak dapat 
memprediksi berapa banyak 
korban tewas akan bertambah 
karena upaya pencarian dan 
penyelamatan terus berlanjut. 

Di Suriah, korban jiwa juga 
terus bertambah. Kantor beri- 
ta Pemerintah Suriah, SANA, 
melaporkan, sedikitnya 592 
orang tewas, termasuk 371 
orang di antaranya dari wila- 
yah Aleppo, Hama, Latakia, 
dan Tartus. Adapun korban lu- 
ka-luka mencapai 1.089 orang. 

Jumlah korban ini dikhawa- 
tirkan akan meningkat tajam, 
terutama setelah terjadinya 
gempa susulan yang kuat. 


Guncangan terkuat 


Turki berada di zona patah- 
an aktif dan beberapa kali di- 
landa gempa dahsyat. Setidak- 
nya, tujuh gempa dengan mag- 
nitudo 7,0 atau lebih besar te- 
lah melanda Turki dalam 25 
tahun terakhir. 

Meski demikian, gempa kali 
ini merupakan yang paling ku- 
at setelah gempa berkekuatan 
serupa menghancurkan Izmit 
dan wilayah Laut Marmara ti- 
mur pada tahun 1999. Gempa 
pada saat itu, yang terjadi di 
daerah berpenduduk padat di 


dekat Istanbul, menewaskan 
lebih dari 17000 orang. 

Bahkan, USGS menyebut- 
kan, gempa ini sebagai yang 
terkuat di Turki sejak 1939, 
ketika gempa dengan kekuatan 
yang sama menewaskan 
30.000 orang. Apalagi, gempa 
kali ini terjadi secara beruntun 
sehingga dampaknya bisa lebih 
merusak. 

Kombinasi antara magnitu- 
do yang besar dan sumber 
gempa yang dangkal menjadi 
penyebab kuatnya guncangan 
di permukaan tanah. Dengan 
kekuatan M 7,8, menurut la- 
poran USGS, gempa kali ini 
minimal memecah bidang ba- 
tuan dengan panjang 190 km 
dan lebar 25 km. 

Baik gempa utama maupun 
gempa susulan sama-sama ter- 
golong sangat dangkal yang 
bersumber dari zona patahan 
Anatolia Timur atau zona se- 
sar Transformasi Laut Mati 
yang dipicu oleh pergerakan ti- 
ga lempeng: Anatolia, Arab, 
dan Afrika. Sesar Anatolia Ti- 
mur mengakomodasi ekstrusi 
Turki ke arah barat ke Laut 
Aegea, sedangkan Transforma- 
si Laut Mati mengakomodasi 
gerakan Semenanjung Arabia 
ke arah utara relatif terhadap 
Lempeng Afrika dan Eurasia. 


Peringatan bagi Indonesia 


Kepala Pusat Gempa Bumi 
dan Tsunami Badan Meteoro- 
logi, Klimatologi, dan Geofisika 


(BMKG) Daryono mengatakan, 
besarnya kerusakan dalam 
gempa di Turki kali ini karena 
sumber gempa merupakan ke- 
rak dangkal (shallow crustal 
earthguake). "Gempa bumi di 
Turki ini perlu jadi perhatian 
juga bagi Indonesia, yang me- 
miliki banyak sumber gempa 
dari kerak dangkal,” katanya. 

Gempa M 5,6 yang melanda 
Cianjur, Jawa Barat, pada 21 
November 2022 merupakan 
contoh gempa bersumber ke- 
rak dangkal yang menewaskan 
ratusan jiwa. Bahkan, sekali- 
pun kekuatan gempa dengan 
sumber dangkal ini relatif ke- 
cil, guncangannya bisa sangat 
kuat sehingga menimbulkan 
banyak kerusakan. 

Analisis terhadap 1.200 
gempa historis di Indonesia ta- 
hun 1546 hingga 1950 yang di- 
tulis Stacey S Martin, Phil R 
Cummins, dan Aron J Meltz- 
ner di Bulletin of the Seis- 
mological Society of America, 
Oktober 2022, menunjukkan, 
banyak gempa merusak di Ja- 
wa sejak abad ke-17. Sebagian 
gempa diduga berasal dari 
sumber dangkal. 

Salah satu yang teridentifi- 
kasi adalah gempa merusak 
yang bersumber di darat yang 
terjadi dekat kota Wonosobo, 
Jawa Tengah, pada 1924. Gem- 
pa ini memicu tanah longsor 
dan menewaskan hampir 900 
orang. Selain itu, gempa di da- 
rat pada 25 Oktober 1875 di 


Dahsyatnya Gempa Dangkal 


Gempa beruntun di Turki yang menewaskan ribuan orang menjadi alarm bahaya bagi kawasan 
permukiman yang dilalui jalur patahan aktif. termasuk di Indonesia. 


dekat Kuningan dan Cirebon 
pada 16 November 1847. 

”Untuk antisipasi dan miti- 
gasi bahaya gempa bumi yang 
bersumber dari kerak dangkal 
maka solusi utamanya adalah 
bangunan tahan gempa,” kata 
Daryono. 

Sebagai contoh, peristiwa 
gempa dari kerak dangkal ber- 
kekuatan M 64 di Yogyakarta 
pada 27 Mei 2006 menelan 
korban jiwa lebih dari 5.778 
orang. Sedangkan gempa Su- 
ruga, Jepang, pada 11 Agustus 
2009 yang berkekuatan sama 
dan juga dangkal, hanya 
menyebabkan satu korban 
jiwa. 

”Ini bukti bahwa bangunan 
tahan gempa sangat menen- 
tukan keselamatan masyara- 
kat,” kata Daryono. 

Selain kualitas bangunan, 
yang juga harus diperhitung- 
kan adalah kondisi tanah. Ta- 
nah lunak yang tebal dapat 
memicu amplifikasi guncangan 
yang akan memperbesar gun- 
cangan gempa karena terjadi 
resonansi lapisan tanah. "Zona 
lemah atau tanah lunak ini da- 
pat dipetakan dengan mikro- 
zonasi seismik,” ujarnya. 

Maka, di daerah rentan ben- 
cana gempa seperti Indonesia, 
tata ruang wilayah yang ber- 
basis risiko gempa mutlak di- 
terapkan. Gempa bisa terjadi 
sewaktu-waktu dan tidak bisa 
dicegah, tetapi dampak keru- 
sakannya bisa dikurangi. 


PENGUMUMAN 


SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA 
BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA 


GEDUNG SYAFRUOIN PRAN 


Pengurus/Penanggung 5 
Jawab Indokisar Djaya, 


PT 


Sdr. Irswanto Ongko 


Pengurus PT Arya Putra : - 


Graha 


WRANEGARA II LANTAI 4 UTARA. JALAN LAPANGAN 
JAKARTA 10119 TELEPON (021) 302004 FAX (021) MAA7478. 


BANTENG TIMUR NO24 


PANGGILAN PENAGIHAN 


Nomor: PENG-3/KSB/2023 
Debitur a.n. Indokisar Djaya, PT 


Gedung Bunas Center Lt. 11812, Jl. 
Senen Raya No. 135 Jakarta Pusat 


-  Cowell Tower, Jl. Senen Raya No. 135, 


Jakarta Pusat 


Villa Tanah Mas Kaveling 45-52, RT 
001/001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan 
Pulo Gadung, Jakarta Timur 


Bunas Center Lantai 16 


Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 
-  Cowell Tower, Ji. Senen Raya No. 135, 


Jakarta Pusat 


PENGUMUMAN 


SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA 


BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA 


GEDUNG SYAFRUDIN PRAL IGARA II LANTAI 4 UTARA, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 


WAN 
JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3502004 FAX (O21) 34A7ATN 


PANGGILAN PENAGIHAN 


Nomor: PENG-4/KSB/2023 


Debitur a.n. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional 


1. Sdr. Binsar Marpaung 
2. Sdr. Soeprapto 


Jalan Jend. Ahmad Yani No. 65, Jakarta 


Jalan Jend. Ahmad Yani No. 65, Jakarta 


Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara 
Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 
'Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana bantuan Likuiditas Bank 


Indonesia, bersama ini diminta kehadiran Saudara pada: 


1 Selasa, 14 Februari 2023 

1 Pukul 08.00 — 10.00 WIB 

: Ruang Rapat Satgas BLBI, Gedung Syafrudin Prawiranegara 
Lt. 4 Utara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 

: Penyelesaian Hak Tagih Negara Terhadap Yayasan 
Kesejahteraan Karyawan Bank Umum Nasional dengan nilai 
hutang sebesar Rp134.229.805.831,00 (sudah termasuk Biaya 
Administrasi pengurusan piutang negara 1076) 

1 Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C 


Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara 
Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6: 
Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia, bersama ini diminta kehadiran Saudara pada: 


hari/tanggal : Selasa, 14 Februari 2023 

waktu : Pukul 10.00 — 12.00 WIB 

tempat : Ruang Rapat Satgas BLBI, Gedung Syafrudin Prawiranegara 
Lt. 4 Utara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 

1 Penyelesaian Hak Tagih Negara Terhadap Indokisar Djaya, PT 
dengan nilai hutang sebesar Rp45.628.406.799,80 (sudah 
termasuk Biaya Administrasi pengurusan piutang negara 1046) 

menghadap 1 Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C 


Dalam hal Saudara tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih Negara, maka 
akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Demikian pengumuman ini untuk dipenuhi. 


hari/tanggal 
waktu 
tempat 


agenda 


agenda menghadap 


Dalam hal Saudara tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih Negara, maka 
akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Demikian pengumuman ini untuk dipenuhi. 


Simak berbagai artikel 
dan tips karier yang 
inspiratif di 
klasika.kompas.id 
atau pindai dakode ini 


dari ponsel anda Jakarta, 26 Januari 2023 


Ketua Satuan Tugas 


Jakarta, 26 Januari 2023 
Ketua Satuan Tugas 


Rionald Silaban 


Rionald Silaban 


KOMPA 


Baca artikel lainnya seputar Ekonomi Oo) 
di Kompas.id dengan memindai OR Code. 


SELASA, 7 


FEBRUARI 


P klik.kompas.id/ekonomi Ii 


e-mail: desk.ekonomi@kompas.id 


Konsumsi Rumah Tangga 
Belum Sepenuhnya Pulih 


Pengendalian laju inflasi serta pemanfaatan momentum Ramadhan-Lebaran 2023 
dan belanja politik menjadi penting bagi pemulihan konsumsi rumah tangga. 


JAKARTA, KOMPAS — Di tengah 
pertumbuhan ekonomi Indo- 
nesia sepanjang 2022 sebesar 
5,31 persen, pertumbuhan kon- 
sumsi rumah tangga belum pu- 
lih ke posisi sebelum pandemi 
Covid-19, Oleh sebab itu, pe- 
ngendalian laju inflasi serta pe- 
manfaatan momentum, seperti 
Ramadhan-Lebaran 2023 dan 
belanja politik, menjadi penting 
bagi pemulihan konsumsi ru- 
mah tangga. 

Pada Senin (6/2/2023), Ba- 
dan Pusat Statistik (BPS) me- 
rilis nilai produk domestik bru- 
to (PDB) Indonesia per triwu- 
lan-IV 2022 berdasarkan acuan 
dasar harga berlaku mencapai 
Rp5.1149 triliun. Dibandingkan 
dengan triwulan sebelumnya, 
nilai PDB itu tumbuh 0,36 per- 
sen. Apabila dibandingkan de- 
ngan periode sama tahun se- 
belumnya, nilai PDB tersebut 
tumbuh 5,01 persen. 

Dengan demikian, perekono- 
mian Indonesia secara kumu- 
latif sepanjang 2022 tumbuh 
5,31 persen dibandingkan de- 
ngan tahun sebelumnya. Kiner- 
ja pertumbuhan ini lebih tinggi 
dibandingkan dengan pertum- 
buhan pada tahun 2019 atau 
sebelum pandemi yang tercatat 
sebesar 5,02 persen. 

Menurut komponen penge- 
luaran yang membentuk PDB, 
Kepala BPS Margo Yuwono 
menggarisbawahi pertumbuh- 
an konsumsi rumah tangga 
serta pembentukan modal tetap 
bruto (PMTB) sepanjang 2022 
masih belum pulih dibanding- 
kan dengan kinerja sebelum 
pandemi. Dengan andil menca- 
pai 51,87 persen, pertumbuhan 
konsumsi rumah tangga Indo- 
nesia sepanjang 2022 sebesar 
4,93 persen ketimbang tahun 
sebelumnya. Sebelum pandemi, 
pertumbuhan tahunannya da- 
pat mencapai 5,04 persen. 

"Pengendalian inflasi patut 
menjadi perhatian. Inflasi dapat 
mengganggu daya beli masya- 
rakat. Upaya dalam menjaga ke- 
stabilan harga menjadi penting 
dalam menjaga daya beli ma- 
syarakat sehingga konsumsi da- 
pat tumbuh seperti sebelum 
pandemi,” ujar Margo dalam 
konferensi pers secara hibrida 
di Jakarta. 

Data BPS menunjukkan, se- 
panjang 2022, laju kenaikan in- 
deks harga konsumsi atau in- 
flasi mencapai 5,51 persen di- 
bandingkan dengan tahun se- 
belumnya. Inflasi pada Januari 


Laju Pertumbuhan Ekonomi 2022 
(Yo, c-to-c) 


2011 2012 2013 


2014 2015 2016 


-2,07 


2017 2018 2019 


Distribusi dan Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran 2022 


Distibusi 


LNRT lembaga not 


4 yang melayani tumah tangga 
Sumber- Badan 


2023 sebesar 5,28 persen ke- 
timbang periode sama tahun 
sebelumnya. Kedua nilai itu le- 
bih tinggi dibandingkan dengan 
target pengendalian inflasi pe- 
merintah yang sebesar 2-4 per- 
sen. Adapun inflasi sepanjang 
2019 sebesar 2,72 persen. 

Berdasarkan subkategori pe- 
ngeluaran komponen rumah 
tangga, data BPS menunjukkan, 
ada tiga kelompok dengan per- 
tumbuhan kumulatif sepanjang 
tahun 2022 lebih lambat di- 
bandingkan dengan tahun 2019. 
Ketiga kelompok itu adalah 
konsumsi makanan dan mi- 
numan (elain restoran), pe- 
rumahan dan perlengkapan ru- 
mah tangga, serta kesehatan 
dan pendidikan. 

Ekonom Bahana Sekuritas 
Satria Sambijantoro menilai, 
belum  pulihnya konsumsi 
rumah tangga salah satunya di- 
sebabkan oleh angka pengang- 
guran masih belum kembali ke 
posisi sebelum pandemi. Se- 
jumlah pekerja yang dirumah- 
kan akibat pandemi belum di- 
pekerjakan kembali. Selain itu, 
terjadi transisi permanen dari 
pekerja formal ke sektor in- 


formal. Faktor-faktor ketenaga- 
kerjaan itu relatif berdampak 
pada konsumsi masyarakat se- 
Cara agregat. 

Secara terpisah, Menteri 
Koordinator Bidang Perekono- 
mian Airlangga Hartarto me- 
ngatakan, belanja masyarakat 
pada periode Ramadhan-Leba- 
ran 2023 menjadi momentum 
untuk mendongkrak pertum- 
buhan ekonomi pada triwulan 
kedua tahun ini. 

”Selain itu, belanja politik 
akan mendorong daya beli ma- 
syarakat yang akan bergerak pa- 
da triwulan IV-2028,” ujarnya 
dalam konferensi pers secara 
daring, Senin. 

Terkait dengan inflasi, Eko- 
nom Lembaga Penyelidikan 
Ekonomi dan Masyarakat Fa- 
kultas Ekonomi dan Bisnis Uni- 
versitas Indonesia (LPEM FEB 
UI) Teuku Riefky menambah- 
kan, pengendalian inflasi akibat 
bahan baku impor patut di- 
waspadai. Kestabilan inflasi im- 
por itu dapat dijaga dengan ke- 
bijakan suku bunga acuan yang 
memperhatikan keseimbangan 
antara menarik arus dana ma- 
suk dan menahan arus dana 


Konsumsi rumah tangga 
Pembentukan modal tetap bruto 
Ekspor 
Konsumsi pemerintah 
Konsumsi LNPRT 


Impor 


2020 


2021 


Pertumbuhan (tahunan) 


-4,51h 


keluar yang turut berdampak 
pada nilai tukar rupiah. 

Selain itu, komponen penge- 
luaran belanja pemerintah se- 
panjang 2022 terkontraksi 4,51 
persen. Pertumbuhan negatif 
itu disebabkan oleh menurun- 
nya belanja barang dan jasa 
pemerintah serta belanja sosial. 
Laporan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Kemente- 
rian Keuangan menunjukkan, 
realisasi belanja bantuan sosial 
sepanjangtahun 2022 sebanyak 
Rp 16103 triliun. Jumlah ter- 
sebut terkontraksi 7,27 persen 
dibandingkan dengan tahun se- 
belumnya. 


Ditopang ekspor 

Dalam rilis yang sama, BPS 
menyebut ekspor tumbuh 16,28 
persen dan berkontribusi 2449 
persen terhadap PDB. PDB atas 
dasar harga berlaku pada 2022 
sebesar Rp 19.588.4 triliun. Per- 
tumbuhan ekspor tersebut le- 
bih rendah dibandingkan de- 
ngan pertumbuhan pada 2021 
yang mencapai 19,95 persen. 

"Ekspor tumbuh, tetapi cen- 
derung melambat. Pertumbuh- 
an ekspor itu masih berlanjut, 


16,281 


INFOGRAFIK: NINGSIAWATI 


tetapi akan melemah akibat pe- 
nurunan harga sejumlah ko- 
moditas ekspor unggulan RI, 
terutama CPO,” kata Margo. 

Ketua Umum Gabungan Per- 
usahaan Ekspor Indonesia 
(GPEI) Benny Soetrisno opti- 
mistis kinerja ekspor tahun i: 
tumbuh baik. Risiko ekonomi di 
sejumlah pasar utama ekspor 
RI, seperti Amerika Serikat dan 
China, mulai menurun. 

Inflasi di Amerika Serikat su- 
dah mulai turun. Ini mengin- 
dikasikan harga-harga barang di 
negara tersebut relatif lebih ter- 
kendali sehingga daya beli ma- 
syarakat bisa berangsur pulih. 
Begitu pula dengan China. Se- 
telah mencabut kebijakan nol 
Covid-19, geliat industri, per- 
gerakan, dan mobilitas masya- 
rakat di negara tersebut juga 
mulai membaik. 

“Selain kedua negara itu, In- 
donesia masih membidik eks- 
por ke negara-negara di kawas- 
an Timur Tengah. Negara-ne- 
gara tersebut bisa menjadi hub 
atau pintu masuk ekspor RI ke 
negara-negara di Afrika,” kata 
Benny ketika dihubungi di Ja- 
karta. (JUD/HEN) 


TRANSAKSI PERBANKAN 


Nyawa Kedua Nasabah 


elakangan, kembali menyeruak kasus pembobolan re- 
Pee nasabah. Modusnya dengan mencuri data pri- 

badi nasabah, baik secara fisik maupun melalui ap- 
likasi pencuri data lewat telepon seluler. Nasabah perlu terus 
meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga data pribadi 
yang kini sama pentingnya ibarat "nyawa kedua”. 

Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah 
pencurian dana nasabah BCA senilai Rp 320 juta di Su- 
ra Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Kasus ini men- 
jadi viral lantaran pelaku melibatkan pengayuh becak un- 
tuk bisa mengelabui petugas bank saat menguras isi re- 
kening korban. 

Agar bisa menguras isi rekening korban dengan cara 
menarik tunai di kantor cabang, pelaku mencuri kartu ATM, 
buku tabungan, dan KTP korban di kamarnya saat ditinggal 
untuk shalat Jumat. Demi memuluskan rencana mengelabui 
petugas bank dalam pengecekan identitas, pelaku meminta 
seorang pengayuh becak karena memiliki perawakan usia 
dan wajah mirip korban. 

Petugas tidak curiga lantaran semua prosedur pemerik- 
saan bisa dilalui si pengayuh becak. Tak lama ia pun keluar 
dari bank dengan membawa dua tas kresek berisi Rp 320 
juta. Dalam aksinya ini, si pengayuh becak mendapat upah 
Rp 5 juta dari dalang kejahatan ini. 

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja sampai harus 
berkomentar memberi nasihat nasabah untuk selalu men- 
jaga data pribadi. Ia mengibaratkan KTP, kartu ATM, buku 
tabungan, dan nomor PIN ibarat "nyawa kedua” yang harus 
dijaga sebaik-baiknya. 

Selain mencuri data pribadi secara fisik, belakangan juga 
tengah marak berbagai upaya mencuri data pribadi dari 
ponsel nasabah. Modusnya adalah terse- 
barnya pesan di aplikasi pengiriman pe- 
san berupa permintaan untuk mengak- 
tifkan aplikasi undangan pernikahan. 
Pelaku berpura-pura sebagai pengirim 
undangan dengan mengirimkan file 
ekstensi APK, disertai foto un- 
dangan pernikahan ke calon 
korban. Sasaran diminta mengklik 
dan mengaktifkan aplikasi terse- 
but, 

Selanjutnya, korban harus 
menyetujui hak akses (permis- 
sion) terhadap beberapa apli- 
kasi sehingga dari sana data 
pribadi yang bersifat rahasia 
dalam ponsel bisa dicuri pe- 
laku. 


Edukasi nasabah 


Ketua Indonesia Cyber 
Security Forum Ardi Su- 
tedja mengatakan, krimi- 
nalitas dengan modus 
pencurian data pribadi se- 
jatinya bukan kasus baru karena 
terus berulang di masyarakat. Ini 
lantaran masih minimnya pema- 
haman mengenai pentingnya men- 
jaga data pribadi perbankan na- 
sabah. Semua pemangku kepentingan harus terus meng- 
edukasi nasabah akan pentingnya menjaga data pribadi. 

Di sisi lain, perbankan dan regulator wajib terus me- 
ningkatkan pengawasan. Perbankan perlu waspada apabila 
ada transaksi mencurigakan dengan jumlah di luar kebiasaan 
transaksi milik nasabah. 

Otoritas Jasa Keuangan memberi beberapa tips untuk 
menjaga keamanan rekening nasabah. Pertama, nasabah 
perlu mengaktifkan fitur notifikasi SMS transaksi sehingga 
bank langsung memberi informasi adanya transaksi masuk 
dan keluar dari rekening. Kedua, cek riwayat transaksi se- 
cara berkala. Ketiga, aktifkan fitur verifikasi dua langkah, 
seperti dengan pindai sidik jari ataupun wajah. 

Keempat, hindari gunakan Wi-Fi publik dalam mengakses 
aplikasi layanan perbankan. Adapun tips kelima adalah jaga 
selalu kerahasiaan data pribadi. Tips terakhir adalah dengan 
berhati-hati saat menggunakan ATM dengan memastikan 
tidak ada benda mencurigakan di mesin yang bisa mencuri 
data pribadi, (BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA) 


SUpnuyANTO 


PENGUMUMAN 


SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA 
BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA 


GEDUNG SVAFRUDI PRA 


WWUUANEGARA 4 LANTAI 4 UTARA, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 
JAKARTA 10710 TELEPON (021) 02624 FAX (021) Ika7aTA 


PANGGILAN PENAGIHAN 


Nomor: PENG-5/KSB/2023 


Debitur a.n. PT Linolen Sarinabati Murni 


Pengurus/Penanggung 
Jawab PT Linolen 
Sarinabati Murni 

Sdr. Ir. Stefanus 
Nurtjahja 


Sdr. Anthony Buntoro 
Sar. Bachrul Ritonga 


Sdr. M. Sabarudin 
Napitupulu 


Komp. Perkantoran Wijaya Grand Center 


Blok G-5 


Farok 


Taman Alfa indah H.V/3 RT 016/RW 003, Kel. 


Petukangan Utara, Kec. Kebayoran Lama, 


Jakarta Selatan 


Jalan Pangandaran IX/32.A RT 016/RW 002, 
Kel. Ancol, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 
Jalan Adhyaksa 1!/B-98, RT 001/ RW 005, Kel 
Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan 
Rawasari Barat IX-E/154 RT 010 / RW 001, 


Kelurahan Cempaka Putih Timur, 


Kec. 


Cempaka Putih, Jakarta Pusat 


Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara 
Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor & 
Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021 


PENGUMUMAN 


SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA 
BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA 


GEDUNG SYAFRUOM PRAL 


WANEGARA II LANTAI 4 UTARA, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 3-4 
JAKARTA NOTA TELEPON (021) 3502004 FAK (DZ1) SaAra7a 


PANGGILAN PENAGIHAN 


Nomor: PENG-22/KSB/2023 


Pengurus PT Opal Indah Glass Industrial 
Direktur Utama: Frank Suria Santosa 
Komisaris Utama: Mediarto Prawiro 


Direktur: Brahim 


Direktur: Basmin Herman 


Direktur: Walter 


Komisaris: Marto Sumartono 
Komisaris: Jusuf Hendrawan 


Komisaris: Suhardjo Kurniawan 


Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara 
Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 
Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021 
tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank 


tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana bantuan Likuiditas Bank Indonesia, bersama Micemintaikehadian Seodaranpada: 


Indonesia, bersama ini diminta kehadiran Saudara pada 


1 Selasa, 14 Februari 2023 

1 Pukul 13.00 — 15.00 WIB 

: Ruang Rapat Satgas BLBI, Gedung Syafrudin Prawiranegara 
Lt. 4 Utara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 

1 Penyelesaian Hak Tagih Negara Terhadap Indokisar Djaya, PT 
dengan nilai hutang sebesar Rp38.816.286.032,70 (sudah 
termasuk Biaya Administrasi pengurusan piutang negara 10Yo 
dan pengurangan dari recovery/pengembalian selama 
pengurusan PUPN) 

menghadap : Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C 


Dalam hal Saudara tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih Negara, maka 
akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Demikian pengumuman ini untuk dipenuhi. 


hari/tanggal 
waktu 
tempat 


Selasa, 14 Februari 2023 
11.00 WIB s.d. selesai 


Ruang Rapat Satgas BLBI, Gedung Syafruddin Prawiranegara 
Lt. 4 Utara, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2—4, Jakarta 
Pusat 


Penyelesaian Hak Tagih Negara Terhadap PT Opal Indah 
Glass Industrial sebesar setidak-tidaknya Rp3.565.377.073,41 
dan US$3.793.824,25 (belum termasuk biad 1046) 


Kelompok Kerja Tim B Satuan Tugas BLBI 


hari/tanggal 
waktu 
tempat 


agenda 
Simak berbagai artikel dan 
tips praktis yang inspiratif 
di klasika.kompas.id 
atau scan dakode ini dari 
ponsel anda 


agenda 


menghadap 


Dalam hal Saudara/i tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih Negara, maka 
akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Demikian pengumuman ini untuk dipenuhi. 


Jakarta, 26 Januari 2023 
Ketua Satuan Tugas 


Jakarta, 6 Februari 2023 
Ketua Satuan Tugas 


Rionald Silaban Rionald Silaban 


O@ oromasrtasina 


10 | Ekonomi& Bisnis 


KOMPAS, SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 


DATA SENIN, 6 FEBRUARI 2023 


Wa 
1anam 2 
20s0xsn 23 
Ina Ta$6 

PSS “hi Sma emo Ta aw mw na - 

ANA AG Cupen Tk TSS TN Tato TSI 40 2105900 

BM “lo Bank Indonesa TK In 190 170 La dn Gino 

JAM ea Tan Tt 20 230 2 221 H0 “Wika 

AA “Asta oo sri TO 250 825 215 M5 5 650 

AS “state Ta SIS 6900 5325 S3 25 ILLSMO 

AM Bon Tok mn mw wa mm 

AMA Bar Amar TK Sama au 


BTPS Bank BTPN Syarah Tk 260 2 25 
BNGA Bank Bumi Ata Tk. 5 M5 
Capta Indonesa To 1 2 » 
Asia Tok B70 G5 BD 
Jago Tak, 3610 Ika 3510 3 
Mandi (Persero) Tok 9925 10050 970 


2s W 
(AE 


9300 9350 Gas 
A70 1810 AMA usa 

CN 2 9120 

1360 1345 1300 27120 

Bar Tabungan Negara (Peesro TOK 1385 136 Iko Ssi 
BRPT “Bat Pai » 5 0 A72 
Bi 1260 1240 1205 Iyan 
lopacom Tok Mm 3 1300200 

(PTBA BA Asam Tok Ia0 330 3250 30 31816200 
BRMS” Bumi Resowcos Mineral Tok PN EL was 
BSDE Bumi Serpong Damai Tok 900 3D IM IG AS MLASAHO 
ENT “ Centratama Telekomunikasi Indonesa Tok. 2S 26 1 1 95840 
PIA “Chania As Petrodhomcal Tok 2820 2350 2310 2340 MD WOMAO 
PIN Gharoon Pokphad Indonesia Tok SRS 580 57 SBM -2 35000 
(RA Goutra Dewolopent Tok 1000 1005 K0 H5 5 IOSI7AM 
MTEL Dayamita Teefomurikasi Tk B5 65 M5 MN DA7AW 
DOI “Datta Dunia Makmur Tak D6 R6 28 MA 55 
DSNG Dharma Satya Nusantara Tk CN 
(DMAMOK Digital Mediatama Marima Tok Ia55 LIS 1125 10 -25 12922800 


MT Gang Mahkota Tekooogi TIK 1175 LES 1100 
ELSA Orusa Tok 
ENG 
ERAA 


1165 “10 


5 1150000 


HVSP HIM. Sampoerna Tok 


RU Harum Eneray Tk ui 5 Bawaw 
MKP “Indo Kat Pulo & Paper Toke BBI 8675 8525 865 H0 27760 
INY “India Enesgy Tok 2210 2350 2700 2240 0 DIGIW 
IPPE “Indo Purao Pratama Tok 2» Jam 2290100 


TNG Into Tanangaya Wah TK TDS BiTs Sis To 375 2As3em 
WTP “Itocennt Toyo Prakarsa TOK Iot0 11125 10700 10975 375 TISISAW 22 
IP “Indofoo CP Su Namu Ta 10475 1047 10275 

NOF “Inofon Sukes Mam Tak 

ISAT “Into To 
00 “dst Jamu Gm Se Me TK 
RR IamaformanTkoo— 

IPAR Ina Cant Inten TK 


JSM. Jasa Maroa Persero) Tok. 337 D0 M2AW LG 
KLBE Kobe Farma Tbk Dim A0 Tasya 3546 
UG Lin Net Tbk 210 0 10 8 
IPAR Lippo Kerana Tok 5 1 IS 15 
ARI Wahaka Ro — 12 7 MA GM 9 
LPPE Matahari Depatmant Store To, D290 AIO 4380 4680190 1237W 878 
(MEDC Medco EneriIntemasional Tic 1260 177 1195 1200 40 121204000 3AL 
M0 TO G5 MG 5 ASAMOO A8 
1525 150 1500 1510 


35 sorse0n 


MTDL. Metvodata Electronics Tbk w w 5 mw 320200 MB7 
MAPI Wita Adiperkasa Tbk Ia LAM 125 Lan 55 B7SIW NI 
MIKA — Witra Keluarga Koryasehat Tik 3059 Ioan 2540 3050 BER6SM 373 
MPM Wira Pinasthika Mustika Tok 18 185 115 5 UMM DL 
IPIV INC Vision Meta Tik d & 1 cm 18 
ML Matpotr Tok MS 106 2 M2SAW -AN 
“TK Pabik Keras Tiwi Kimia Tok Tan 125 Mo BAM 35 
PWON Pakuwon Jai Tok. W & 1 Dam Ba 
PPMMP Panca Mita Mutperdana Tbk IS 1 6056M 48 


PARE Panin Fian Tok 
(GAS Perusahaan Gas Negara TE 
IPP PP (Pasar) Tok 
SIP PP London Sumatra Indonesia Tek 1960 Top 
(ROA Prodi Widyahusada Tok 
MDR Samudera Indonesia Tok. 
SAME Sarana Mesitama Meropolitan Tek 


2 MD DNS 62 
Ie LEAN A5 SISONO 
5 5 5 urea BA 
1055 Lot 2216000 639 
5315 535 275 LSiR00 1562 
2 H 1200 
B4 BM 2 4976000 143500 


TOWR Sarana Menara Nusantara Tok 1025 LS UU LM0 A5 ALOG9GW 1645 
SRTG Sartoga Investama Sadar Tok 2310 230 220 m DAK 32 
(AMIR Siember Aria Tya Tek. 2990 Sb00 280 2920 -M LISISW 5195 


19 1752050 
- Iaossnsnn 


SMRA Smerarecan Agung Tk 


& 


OMA, Surya Cita Moda Tk. 


TBIG Toner Bersama Irastrudure Tk 2120 2110 2060 200 1626N 
TAPG Tiputra Aro Persada Tok “0 & @& w ss10200 
(UNYR never Indonesia Tok Kepo A70 Ae ATM W 5HAO 
(UNTR United Tractors Tok. 7000 24235 TB0O 2905 75 GSAIW 


INCO Vale Intoneia Tok 
WSKT Waskita Karya (ursro Tok 


10 15015 MBUAO DA 
52 IA 2 Tagmo TROOA77 
B3 BSN AKB 
Ia Tn SDA 


DIA st Di 


KILAS EKONOMI 


Unjuk Rasa Partai Buruh 


FAKHRI FADLURROHMAN 


Siluet salah satu peserta unjuk rasa Partai Buruh dan 
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di depan Gedung 
DPR, Jakarta, Senin (6/2/2023). Mereka menolak Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja 
dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. 


Tol Trans-Jawa Dituntaskan pada 2024 


Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) memulai pembangunan ruas terakhir Jalan Tol 
Trans-Jawa, yakni Probolinggo-Banyuwangi (Jawa Timur), 
dengan total panjang 1754 km. Kepala Badan Pengatur Jalan 
Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit, Senin (6/2/2023), 
mengatakan, pembangunan ruas tol ini ditargetkan tuntas 
pada 2024. (LKT) 


Freeport Keberatan Larangan Ekspor 


Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Se- 
nin (6/2/2023), dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 
VII DPR, mengatakan, pihaknya mengakui bakal kesulitan 
apabila larangan ekspor konsentrat tembaga diberlakukan di 
tahun ini. Pasalnya, smelter tembaga Freeport di Gresik, 
Jawa Timur, baru berproduksi pada 2024. Hingga Januari 
2023, progres pembangunan smelter 54 persen. (DIT) 


Integrasi Jalan Tol Cinere-Jagorawi dan Tol Depok-Antasari 


— Na 
KOMPAS/PRIYOMKODO 


Foto aerial kemacetan panjang kendaraan di Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) di Gerbang Tol Cilandak Utama, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023). Dibukanya akses 
integrasi Jalan Tol Cinere-Jagorawi dan Tol Desari memudahkan mobilitas warga dari Bogor dan Depok menuju Jakarta. 


Stok dan Harga Distabilkan 


Sebagian hak ekspor CPO dan tiga produk turunan atas pemenuhan DMO akan 
didepositokan sementara untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng. 


JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah 
menggulirkan sejumlah kebi- 
jakan untuk menjaga stabilitas 
pasokan dan harga minyak go- 
reng, termasuk Minyakita, 
menjelang dan selama periode 
Ramadhan-Lebaran 2023. Sa- 
lah satu kebijakan yang digulir- 
kan adalah membekukan se- 
bagian hak ekspor minyak ke- 
lapa sawit mentah dan sejum- 
lah produk turunannya hingga 
1 Mei 2023. 

Hak ekspor minyak kelapa 
sawit mentah (CPO) dan tiga 
produk turunan itu diperoleh 
eksportir setelah memenuhi 
kewajiban memasok kebutuh- 
an pasar domestik (DMO). Saat 
ini, rasio DMO CPO dan tiga 
produk turunan yang diterap- 
kan pemerintah sebesar 1:6. 
Artinya, eksportir berhak 
mengekspor sebanyak enam 
kali lipat dari jumlah peme- 
nuhan DMO. 

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Pandjaitan, Se- 
nin (6/2/2023), mengatakan, 
dalam rapat koordinasi peme- 
rintah bersama produsen mi- 
nyak goreng, disepakati pasok- 
an minyak goreng di dalam 
negeri ditingkatkan sebanyak 
50 persen hingga memasuki 
masa Lebaran. Pemerintah ju- 
ga memutuskan mendeposito- 
kan 66 persen hak ekspor yang 
dimiliki eksportir saat ini un- 
tuk sementara waktu. 

”Para eksportir tetap dapat 
menggunakan hak ekspor ter- 
sebut a bertahap per 1 
Mei 2023. Hal ini dilakukan 
untuk menjaga pasokan dalam 
negeri dan menjamin harga 
minyak goreng tetap stabil,” 
kata Luhut melalui siaran pers 
Kemenko Kemaritiman dan 
Investasi Senin malam. 

Luhut, dalam akun Insta- 
gram resminya @luhut.pand- 
jaitan juga menyebutkan se- 
jumlah penyebab kenaikan har- 


ga minyak goreng, termasuk 
Minyakita yang merupakan 
”senjata” pemerintah untuk 
meredam kenaikan harga mi- 
nyak goreng. Pertama, terjadi 
pergeseran konsumsi minyak 
goreng. Masyarakat yang ter- 
biasa membeli minyak goreng 
premium beralih membeli 
Minyakita yang harga eceran 
tertinggi (HET)-nya dipatok 
Rp 14-000 per liter. 

Minyakita merupakan mi- 
nyak goreng kemasan yang ber- 
sumber dari pemenuhan DMO 
CPO dan tiga produk turun- 
annya. Produk yang merupakan 
bagian dari program Minyak 
Goreng Rakyat itu diluncurkan 
Kementerian Perdagangan (Ke- 
mendag) pada 6 Juli 2022 un- 
tuk meredam kenaikan harga 
minyak goreng. 

Kedua, pasokan DMO mi- 
nyak goreng berkurang, ter- 
utama untuk Minyakita. Ting- 
ginya hak ekspor menjadi dis- 
insentif untuk memenuhi DMO 
di tengah perlambatan permin- 
taan ekspor. 

”Selain kedua faktor itu, ke- 
naikan harga minyak goreng ju- 
ga terjadi akibat proses dis- 
tribusi. Hal itu diindikasikan 
oleh adanya penumpukan stok 
dan pelanggaran terhadap pe- 
netapan HET,” ujar Luhut. 

Kemendag — menyebutkan, 
realisasi DMO bulanan untuk 
mencukupi kebutuhan akan 
Minyakita terus turun selama 
tiga bulan terakhir. Realisasi 
DMO pada November 2022 
mencapai 100,94 persen dari 
target pemenuhan 300.000 ton 
per bulan. Kemudian pada De- 
sember 2022 dan Januari 2023 
sinya turun masing-ma- 
sing menjadi 86,31 persen dan 
8 en. 

Pada 30 Januari 2023, Badan 
Pangan Nasional dan Kemen- 
dag telah menaikkan DMO mi- 
nyak goreng dari 300000 ton 
menjadi 450.000 ton. Kebijakan 


10 Provinsi dengan Disparitas Harga 


Minyak Goreng Tertinggi 


(rupiah per liter) 
Data minyak goreng Minyakita 6 Februari 
20.000 


2023 


16.733 16333 16250 16000 15.833 15833 15625 15.500/15.500 


Gorontalo 


Harga Minyak 
Goreng Minyakita 
(rupiah per liter) 


Sumber: ewskemendangaid 


itu berlaku selama Februa- 
ri-Maret 2023. Menteri Perda- 
gangan Zulkifli Hasan bahkan 
menjanjikan Minyakita seharga 
Rp 14000 per liter akan banyak 
tersedia di pasar dalam dua 
minggu ke depan. 


Aksi ambil untung 


Berdasarkan Sistem Peman- 
tauan Pasar dan Kebutuhan 
Pokok Kemendag, harga ra- 
ta-rata nasional Minyakita per 6 
Februari 2023 sudah tembus 
Rp 15.100 per liter. Harga itu 
naik 79 persen dari bulan lalu 
dan 7,86 persen ketimbang awal 
Desember 2022. Pada awal De- 
sember 2022, harga Minyakita 
masih sama dengan HET, yakni 
Rp 14.000 per liter, 

Harga Minyakita tertinggi 
berada di Gorontalo yang men- 
capai Rp 20000 per liter. Di- 
susul Sulawesi Selatan Rp 
16.733 per liter, DI Yogyakarta 
Rp 16.383 per liter, Sulawesi 
Utara Rp 16.250 per liter, Su- 
matera Selatan Rp 16.000 per 
liter, serta Bengkulu dan Jawa 


Timur 


Kalimantan 


6 Desember 2022 


6 Febru 


INFOGRAFIK:TIURMA, 


Tengah Rp 15.833 per liter. 

Di Surabaya, Jawa Timur, Se- 
nin, Zulkifli Hasan menyatakan 
akan segera membatasi pen- 
jualan minyak goreng Minya- 
kita. Selain hanya dilakukan di 
pasar tradisional, pembeli harus 
memperlihatkan kartu tanda 
penduduk (KTP) untuk mene- 
kan penyelewengan jual-beli 
produk tersebut. 

Penjualan Minyakita tidak 
bisa lagi melalui aplikasi Si: 
mirah secara daring, tetapi di- 
distribusikan di pasar tradisio- 
nal. Kebijakan itu diharapkan 
dapat meredam kelangkaan 
stok Minyakita dan penjualan 
produk tersebut di atas HET 
Rp 14.000 per liter. 

"Berdasarkan hasil rapat 
pembelian Minya- 
kita harus dibatasi dan tidak lagi 
secara online untuk mengatasi 
kelangkaan,” kata Zulkifli, saat 
meninjau harga pangan dan ke- 
butuhan pokok di Pasar Tam- 
bahrejo, Surabaya. 

Dengan HET yang terendah 
dari seluruh produk minyak go- 


reng kelapa sawit, Minyakita 
menjadi pilihan utama masya- 
rakat Indonesia. Selain itu, 
pembeliannya terbilang mudah 
karena bisa dilakukan secara 
daring. Akan tetapi, beberapa 
waktu terakhir, Minyakita ludes 
di pasaran. Stok tersisa dijual 
melampaui HET. 

Maryatin, pedagang di Pasar 
'Tambahrejo, mengatakan, stok 
Minyakita miliknya habis. 
"Sempat ada yang memborong 
Rp 16.000 per liter,” katanya. 

Maryatin mengaku tidak bisa 
menahan barang meski menge- 
tahui Minyakita sepatutnya di- 
jual dengan HET Rp 14000 per 
liter. "Saya juga belinya lebih 
tinggi, Rp 15.000 per liter dari 
pedagang yang lebih besar,” 
ujarnya. 


Penyitaan 


Zulkifli menambahkan, pi- 
haknya akan menugaskan sa- 
tuan tugas pangan untuk me- 
nyita Minyakita dari semua pe- 
dagang yang menjual di atas 
HET. Kebijakan ini akan ber- 
laku paling cepat sepekan ke- 
mudian. 

Selain itu, Minyakita tidak 
boleh lagi diperdagangkan se- 
cara daring. Distribusi diuta- 
makan ke pasar tradisional dan 
pasar rakyat. Warga hanya bo- 
leh membeli maksimal 10 liter 
dengan menyerahkan fotokopi 
KTP. Salinan dokumen itu 
akan dikumpulkan satuan tu- 
gas pangan untuk diverifikasi, 
Tujuannya, menekan potensi 
seseorang memborong Minya- 
kita. 

Sekretaris 
Ikh: 


Kota Surabaya 
san mengatakan, pihaknya 
menggiatkan kembali ope- 
pasar untuk menekan ke- 
naikan harga pangan dan ke- 
butuhan pokok. Minyakita da- 
pat dijual di operasi pasar dan 
dengan menerapkan pembatas- 
an dan permintaan fotokopi 
KTP warga. (HEN/BRO) 


KEUANGAN 


Sektor Jasa Keuangan Diminta Biayai Hilirisasi 


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Jo- 
ko Widodo meminta Otoritas 
Jasa Keuangan beserta seluruh 
pelaku industri jasa keuangan 
untuk mendorong hilirisasi 
sumber daya alam dengan 
memberikan lebih banyak al- 
ternatif pendanaan. Hilirisasi 
sumber daya alam dinilai seba- 
gai salah satu cara untuk mem- 
bawa Indonesia keluar dari je- 
bakan negara berpendapatan 
menengah dan berjalan menja- 
di negara maju. 

Hal tersebut dikemukakan 
Presiden Jokowi saat membe- 
rikan sambutan pada acara Per- 
temuan Tahunan Industri Jasa 
Keuangan 2023, di Jakarta, Se- 
nin (6/2/2023). Pada kesem- 
patan itu hadir, antara lain, se- 
mua anggota Dewan Komisi- 
oner Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati, Gubernur 


Bank Indonesia Perry Warjiyo, 
dan para pelaku industri jasa 
keuangan. 

"Tadi sudah disampaikan 
oleh Ketua OJK mengenai hi- 
lirisasi agar diberikan dukung- 
an. Saya minta betul-betul yang 
konkret karena masih saya de- 
ngar yang mau bikin smelter 
saja kesulitan mencari penda- 
naan,” ujar Presiden. 

Ia menambahkan, dukungan 
pendanaan itu harus betul-be- 
tul diberikan, tetapi juga tetap 
dengan perhitungan dan keha- 
ti-hatian. Menurut Presiden, hi- 
lirisasi sumber daya alam (SDA) 
akan menjadi kunci Indonesia 
untuk bisa keluar dari jebakan 
negara berpendapatan mene- 
ngah dan melompat menjadi 


negara maju. 
Menurut perhitungannya, 
hilirisasi nikel menghasilkan 


lompatan nilai tambah dari 11 


miliar dollar AS menjadi 30 
miliar dollar AS. Setelah itu, 
pemerintah berencana mendo- 
rong hilirisasi bauksit, timah, 
tembaga, emas, gas alam, dan 
minyak. 

"Kalau ini betul-betul secara 
konsisten kita kerjakan, jadilah 
kita negara maju,” ujar Pre- 
siden. 

Tak hanya hilirisasi SDA mi- 
neral, Presiden Jokowi juga 
mendorong hilirisasi potensi 
kelautan. Menurut Presiden, 
dengan wilayah laut seluas 3,25 
juta kilometer persegi, Indone- 
sia memiliki berbagai kekayaan 
alam bahari, seperti rumput la- 
ut dan aneka ragam ikan. 

Ketua Dewan Komisioner 
OJK Mahendra Siregar menga- 
takan, pihaknya mendukung 
penuh kebijakan strategis pe- 
merintah, termasuk di antara- 
nya mendukung program pe- 


ningkatan nilai tamil komo- 
ditas SDA melalui hi si. 

Mahendra ' menambahkan, 
untuk meningkatkan hilirisasi 
SDA, perlu dibangun ekosistem 
yang menyeluruh. Peran ini ti- 
dak bisa sendirian dilakukan 
oleh industri jasa keuangan, 
tetapi perlu koordinasi dan ko- 
laborasi serta garis kebijakan 
yang konsisten. Ini agar mem- 
beri ruang yang lebih besar ke- 
pada investor untuk masuk ke 
sektor ini. 

Dalam sesi diskusi, Presiden 
Direktur PT Bank Central Asia 
Tbk Jahja Setiaatmadja berpen- 
dapat, perbankan dalam negeri 
siap mendukung pembiayaan 
pembangunan smelter untuk 
hilirisasi SDA. 

”Sektor hilirisasi ini menarik, 
tetapi masih ada persoalan, ini 
yang perlu dicarikan solusinya,” 
ucap Jahja. 


Proyeksi 2023 

Mahendra juga menyampai- 
kan perkiraan perekonomian 
dan kondisi industri jasa ke- 
uangan pada 2023. Ia meyakini 
pemulihan ekonomi pada 2022 
akan berlanjut pada tahun ini, 
ditopang oleh konsumsi dalam 
negeri dan investasi. 

Belajar dari periode-periode 
sebelumnya, pada tahun sebe- 
lum pemilu biasanya terjadi ak- 
selerasi pertumbuhan konsum- 
si masyarakat dan aktivitas in- 
dustri. Ini terjadi khususnya pa- 
da industri padat karya, seperti 
makanan/minuman, tekstil dan 
produk tekstil, percetakan, ser- 
ta transportasi. 

Sektor jasa keuangan diperki- 
rakan masih bertumbuh dan 
dalam kondisi stabil. Pada 2023, 
OJK memperkirakan pertum- 
buhan penyaluran kredit ber- 
kisar 10-12 persen. (BKY) 


FEBRUARI 


KOMPAS, SELASA, 7 


Baca artikel lainnya seputar Nusantara Oo) 
di Kompas.id dengan memindai OR Code. 


Nusantara ! 


P klik.kompas.id/nusantara Tajraa e-mail: desk.regional@kompas.id 


Mitigasi Kebakaran 


Hutan dan Lahan 


Pemadaman api dari udara di kawasan konsesi APP Sinar Mas di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (6/2/2022 
simulasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan menghadapi risiko kemarau kering di Sumsel yang diprediksi bakal terjadi beberapa bulan ke depan. 


E-Samdes untuk Bayar Pajak 


Pendapatan daerah Lampung dari pembayaran pajak kendaraan bermotor 
meningkat sejak pemerintah meluncurkan layanan elektronik samsat desa. 


BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Pe- 
merintah Provinsi Lampung 
mengoptimalkan layanan elek- 
tronik sistem administrasi ma- 
nunggal satu atap desa atau 
e-Samdes untuk mempermu- 
dah masyarakat dalam mem- 
bayar pajak kendaraan ber- 
motor. Penggunaan layanan 
e-Samdes juga efektif mening- 
katkan pendapatan daerah. 

Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi mengatakan, program 
e-Samdes digulirkan untuk 
mendekatkan layanan pemba- 
yaran pajak kendaraan bermo- 
tor pada masyarakat desa. Se- 
belum ada layanan itu, warga 
desa harus menempuh puluhan 
kilometer untuk mengurus pa- 
jak ke kantor samsat di ibu kota 
kabupaten. Ongkos transportasi 
yang harus mereka keluarkan 
cukup besar, hampir setara de- 
ngan nilai pajak kendaraan roda 
dua yang akan dibayar. 

Oleh karena itu, sejak tahun 
2021, Pemprov Lampung me- 
luncurkan e-Samdes yang dike- 
lola oleh badan usaha milik desa 
(BUMDes). Secara total, jumlah 
BUMDes yang aktif 2.188 unit 
dan telah ada 57 BUMDes ber- 
sama milik desa. 

”Sampai sekarang, sudah ada 
477 BUMDes yang menjadi 
agen e-Samdes. Jumlah trans- 
aksi 13.596 kali dan nilai trans- 


aksinya mencapai lebih dari Rp 
19 miliar. Jumlah ini tentu akan 
terus meningkat dari waktu ke 
waktu,” kata Arinal saat acara 
diskusi "Badan Usaha Milik 
Desa sebagai Pendorong Per- 
tumbuhan Ekonomi Daerah” di 
Bandar — Lampung, Senin 
(6/2/2023). 

Menurut dia, Pemprov Lam- 
pung terus melakukan terobos- 
an untuk mendorong pertum- 
buhan ekonomi daerah dan me- 
ngurangi kesenjangan ekonomi 
masyarakat. Salah satunya le- 
wat strategi membangun da- 
erah dari perdesaan secara ter- 
integrasi lewat program smart 
village (desa pintar). 

Saat ini, sudah ada 1.763 desa 
di Lampung yang telah terin- 
tegrasi dalam program desa 
pintar. Jumlah itu setara de- 
ngan 72 persen dari total 2446 
desa yang ada di Lampung. De- 
sa-desa itu telah menerapkan 
sistem digital untuk memberi- 
kan layanan kepada warganya. 

Secara makro, kata Arinal, 
strategi pembangunan daerah 
yang digerakkan dari perdesaan 
ini terbukti dapat menurunkan 
tingkat kesenjangan di Lam- 
pung. Dari data Badan Pusat 
Statistik Lampung, angka rasio 
gini Lampung menunjukkan 
tren menurun, dari 0,320 pada 
akhir 2019 menjadi 0,313 pada 


akhir 2022. Indikator lainnya, 
angka kemiskinan Provinsi 
Lampung juga menurun dari 
12,62 persen per Maret 2021 
menjadi 11,57 persen pada Sep- 
tember 2022. 

Indikator pertumbuhan eko- 
nomi juga menunjukkan, eko- 
nomi Lampung pada 2022 tum- 
buh sebesar 4,28 persen. Ada- 
pun tingkat inflasi Lampung 
terkendali, yaitu 5,51 persen 
sampai Desember 2022. 

Arinal menambahkan, lam- 
pung juga terus mendorong 
agar BUMDes mampu berperan 
efektif sebagai lokomotif baru 
bagi kegiatan perekonomian 
warga desa. BUMDes diharap- 
kan mampu menggerakkan 
ekonomi lewat berbagai usaha 
yang dijalankan. 

Kepala Badan Pendapatan 
Daerah Lampung Adi Erlan- 
syah menuturkan, pendapatan 
daerah Lampung yang bersum- 
ber dari pembayaran pajak ken- 
daraan bermotor meningkat 
cukup signifikan. Pada tahun 
2022, jumlah pendapatan Lam- 
pung dari pembayaran pajak 
kendaraan bermotor mencapai 
Rp 929 miliar. Jumlah itu me- 
ningkat Rp 49 miliar diban- 
dingkan pendapatan pajak ken- 
daraan tahun 2021 yang ter- 
catat sebesar Rp 880 miliar. 

Menurut dia, sebagian besar 


peningkatan pendapatan pajak 
kendaraan bermotor itu bisa 
terealisasi berkat program 
e-Samdes. Pemda juga menggu- 
lirkan program pemutihan pa- 
jak kendaraan sejak dua tahun 
terakhir untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam 
membayar pajak. Program yang 
digulirkan selama masa pan- 
demi Covid-19 itu juga untuk 
membantu meringankan beban 
ekonomi masyarakat dalam 
pembayaran pajak kendaraan 
bermotor. 

Adi mengungkapkan, potensi 
pendapatan Lampung dari 
pembayaran pajak kendaraan 
masih cukup besar. Jika terus 
dioptimalkan, pembayaran pa- 
jak kendaraan dapat menyum- 
bang sekitar 25 persen untuk 
APBD Lampung. 

Berdasarkan data yang di- 
himpun Bapenda Lampung, 
jumlah kendaraan bermotor 
yang terdaftar di Lampung se- 
banyak 3,5 juta unit. Dari jum- 
lah itu, baru 1,2 juta unit kenda- 
raan yang membayar pajak. 

“Artinya, masih ada sekitar 
2,3 juta unit kendaraan yang 
belum membayar pajak dan se- 
bagian besar adalah roda dua,” 
katanya. 

Tahun ini, Bapenda Lam- 
pung bekerja sama dengan ber- 
bagai pihak menyiapkan layan- 


KOMPAS/RHAMA PURNA JATI 


Kegiatan ini merupakan bentuk 


an samsat keliling untuk mem- 
permudah layanan e-Samdes. 
Dengan adanya layanan itu, 
pengurus BUMDes yang men- 
jadi agen e-Samdes dapat me- 
nunggu jadwal samsat keliling 
untuk pengurusan dokumen 


perpajakan. 
Devi Puspita Dewi (25), 
pengurus BUMDes Endra Mul- 


ya, Desa Raman Endra, Keca- 
matan Raman Utara, Kabupa- 
ten Lampung Timur, menutur- 
kan, pada tahun 2022, nilai 
transaksi pajak kendaraan yang 
dibayarkan warga melalui la- 
yanan e-Samdes sebesar Rp 
543,5 juta. Selama setahun ter- 
akhir, ia melayani sebanyak 
1.260 transaksi pembayaran pa- 
jak kendaraan warga dari Desa 
Raman Endra ataupun desa-de- 
sa di sekitarnya. 

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat, Desa, dan Trans- 
migrasi Lampung Zaidirina me- 
nyebutkan, program smart vil- 
lage menjadi pintu masuk bagi 
berbagai program pendamping- 
an desa lainnya. Selain layanan 
e-Samdes, sejumlah desa juga 
sudah mengembangkan aplika- 
si e-Voting untuk pemilihan ke- 
pala desa secara digital. Selain 
itu, ada juga desa yang telah 
memanfaatkan aplikasi e-Pen- 
ting untuk pencatatan stunting 
atau tengkes. (VIO) 


PEMBUNUHAN 


Empat Anggota TNI Pelaku Mutilasi Dituntut Seumur Hidup 


JAYAPURA, KOMPAS — Empat 
anggota TNI Angkatan Darat 
yang menjadi terdakwa dalam 
kasus pembunuhan empat war- 
ga Kabupaten Nduga, Papua Pe- 
gunungan, dituntut penjara se- 
umur hidup dan diberhentikan 
dari dinas militer. Keempatnya 
dinilai oleh oditur militer ter- 
bukti melakukan pembunuhan 
berencana terhadap empat war- 
ga asal Kabupaten Nduga pada 
22 Agustus 2022. 

Tuntutan ini disampaikan 
dalam sidang di Pengadilan Mi- 
liter I1I-19 Jayapura, Papua, Se- 
nin (6/2/2023). Keempat ang- 
gota TNI yang menjadi ter- 
dakwa dalam kasus ini adalah 
Prajurit Satu (Pratu) Rahmat 
Amin Sese, Pratu Robertus Put- 
ra Clinsman, Pratu Rizky Oktav 
Muliawan, dan Prajurit Kepala 
(Praka) Pargo Rumbouw. 

Salah satu anggota TNI yang 
juga terdakwa dalam kasus ini, 
yakni Kapten (Inf) Dominggus 
Kainama, tidak dituntut pen- 
jara seumur hidup dan diber- 
hentikan sebagai anggota TNI 
karena ia meninggal akibat sakit 
pada 24 Desember 2022. 

Sidang dipimpin oleh hakim 
ketua Kolonel (Chk) Rudy Pra- 
kamto bersama dua hakim ang- 
gota, yakni Letkol Laut (Chk) 
Slamet Widodo dan Letkol 
(Chk) Arie Fitriansyah. Semen- 
tara Kolonel (Chk) Yunus Gin- 
ting dan Mayor (Chk) Fathu- 
rahman Yasir sebagai oditur. 

Sekitar 20 orang perwakilan 
korban juga mengikuti sidang 
yang baru dimulai pukul 17.30 


Ng TN 


KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA 


Empat anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan dan 
mutilasi empat warga Nduga mengikuti persidangan di Pengadilan Militer 11-19 Jayapura, Papua, 


Senin (6/2/2023). 


WIT itu. Mereka didampingi 
kuasa hukum Gustaf Kawer. 
Perwakilan dari Komisi Yudisial 
ikut memantau sidang. 


Penuhi tiga pasal 

Kolonel Yunus Ginting se- 
laku oditur dalam tuntutannya 
menegaskan, terdakwa terbukti 
memenuhi unsur tiga pasal da- 
lam pembunuhan empat warga 


Nduga di sebuah lahan kosong 
di Jalan Budi Utomo, Kabupa- 
ten Mimika, 22 Agustus 2022. 
Keempat korban ialah Arnold 
Lokbere, Irian Nirigi, Leman 
Nirigi, dan Atis Tini. 

Tiga pasal yang dilanggar 
adalah Pasal 340 KUHP tentang 
pembunuhan berencana, Pasal 
406 KUHP tentang merusak 
dan menghancurkan barang 


orang lain, serta Pasal 181 
KUHP tentang penyembunyian 
jenazah. 

Hal yang memberatkan ialah 
mereka dinilai melanggar Sapta 
Marga, sumpah prajurit, dan 
delapan wajib prajurit TNI ser- 
ta merugikan nama baik TNI. 
Hal yang meringankan, mereka 
belum pernah dihukum dan 
mengakui kesalahan sehingga 


memudahkan penyidikan. "Ka- 
mi memohon kepada majelis 
hakim Pengadilan Militer 1I1-19 
Jayapura menjatuhkan pidana 
pokok penjara seumur hidup 
dan pidana tambahan dipecat 
dari dinas militer bagi para ter- 
jar Yunus. 
ihat hukum terdakwa, 
yakni Letnan Satu (Chk) Agus- 
tinus Hestu dan Letnan Dua 
(Chk) Sionefrat Goni, akan me- 
nyampaikan pleidoi dalam si- 
dang lanjutan pada Rabu (8/2). 
Pihak keluarga korban me- 
i dah sesuai de- 
angan. "Oditur 
berhasil membuktikan adanya 
perencanaan pembunuhan, 
mutilasi, hingga pembakaran 
mobil yang ditumpangi para 
korban. Kami berharap hakim 
bisa memutuskan vonis yang 
sama dengan tuntutan oditur,” 
ucap Gustaf. 
Peristiwa ini bermula saat 
empat korban bertemu sem- 
bilan pelaku (lima anggota TNI 
dan empat warga sipil) untuk 
membeli senjata jenis AK 47 
dan FN di Jalan Budi Utomo, 
sekitar 2200 WIT. Korban 
membawa uang Rp 250 juta. 
Namun, para pelaku ingkar 
janji dengan tidak menyiapkan 
dua pucuk senjata tersebut. De- 
mi mengambil uang korban, 
mereka membunuh dan me- 
mutilasi tubuh korban. Potong- 
an tubuh korban dimasukkan 
ke enam karung yang dibuang 
ke Sungai Pigapu. Pelaku juga 
membakar mobil yang ditum- 
pangi korban. (FLO) 


REVISI UU IKN 


Masyarakat Adat dan 
Pemda Minta Kejelasan 


BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah mengusulkan Revisi Un- 
dang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nu- 
santara untuk memberikan kewenangan yang lebih fleksibel 
kepada Otorita IKN. Dalam konsultasi publik di Kalimantan 
'Timur, warga meminta kejelasan mengenai status dan peng- 
akuan masyarakat adat. 

Konsultasi publik itu dilaksanakan di Kota Balikpapan, 
Kaltim, Senin (6/2/2023). Kegiatan yang berlangsung sekitar 
dua jam itu dihadiri perwakilan masyarakat, Pemprov Kaltim, 
dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang berdekatan 
dengan IKN. Dalam acara itu, pemerintah daerah juga meng- 
usulkan adanya kepastian hukum tentang kewenangan per- 
izinan. 

Materi pokok-pokok perubahan UU IKN disampaikan Di- 
rektur Hukum, Unit Hukum, dan Kepatuhan Otorita IKN 
Agung Purnomo, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional 
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Constantinus 
Kristomo, dan Kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, 
dan Aset Dalam Penguasaan Otorita IKN Muji Budda'wah. 

Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara 
(PPU) Helena mengatakan, pemerintah perlu memberikan 
kepastian hukum kepada masyarakat adat di sekitar IKN. 
Belum ada identifil masyarakat adat di Penajam Paser 
Utara yang menjadi titik mula pembangunan IKN. Hal itu 
berimplikasi pada belum adanya pengakuan kepada masya- 
rakat adat. Akibatnya, hak-hak masyarakat adat seperti tanah 
ulayat dan hak-hak lainnya tidak dapat dinikmati. 

Pemkab PPU juga menginginkan ada kejelasan kewenangan 
perizinan. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabu- 
paten PPU Pitono mengatakan, pada Januari 2022, terbit 
beberapa perizinan berusaha melalui sistem online single 
submission (sistem perizinan yang terintegrasi). 

Sedikitnya ada tiga izin usaha mengenai goa sarang walet 
terbit di Kecamatan Sepaku. Beberapa hari berselang, UU IKN 
disahkan, 15 Februari 2022. Sampai ini, izin itu belum ada 
kelanjutannya karena pemda masih bingung apakah retribusi 
dan pajak usaha masuk ke Otorita IKN atau Pemkab PPU. 

Pemkab PPU juga mempertanyakan pajak makan minum 
untuk pekerja di IKN. Di satu sisi, kontrak penyedia jasa 
makan dan minum dilakukan dengan perusahaan di Jakarta, 
tetapi lokasi kerjanya di PPU. "Kami berharap dengan adanya 
perubahan UU IKN, hal ini tertuang dengan jelas. Sementara 
ini kami membiarkan pajak makan minum itu karena belum 
ada kejelasan,” kata Pitono. 

Juru Bicara Otorita IKN Diani Sadiawati mengatakan, 
semua masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah akan 
ditampung untuk memperkuat UU IKN. Revisi itu dinilai perlu 
untuk menguatkan kelembagaan Otorita IKN supaya bisa 
bekerja cepat dan fleksibel. Mengenai perizinan, Otorita IKN 
dan pemda akan menyamakan pemahaman mengenai kewe- 
nangan perizinan. 

Direktur Hukum, Unit Hukum, dan Kepatuhan Otorita IKN 
Agung Purnomo mengatakan, revisi UU IKN mencakup 
banyak hal, mulai pertanahan, penataan ruang, hingga sistem 
pengelolaan keuangan IKN. Warga dapat memberi masukan. 

”Masyarakat yang ingin memberikan aspirasi tertulis, 
bisa dikirim melalui partisipasiku.bphn.go.id,” kata Kepala 
Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN Constantinus 
Kristomo. (CIP) 


KILAS DAERAH 


Pasar Sepeda Gappsta 


KOMPAS /PENGANATA INDRA RIATMOKO 


Seorang pedagang (kanan) menawarkan sepeda kepada 
calon pembeli di Pasar Sepeda Gappsta (Gabungan Pedagang 
Perantara Sepeda Yogyakarta), Kecamatan Mantrijeron, 
Yogyakarta, Senin (6/2/2023). Pasar sepeda ini menempati 
lokasi itu tahun 1968, yang sebelumnya menempati kawasan 
Alun-alun Pakualaman. Semakin meluasnya ketersediaan 
transportasi umum dan kian terjangkaunya sepeda listrik 
turut memicu sepinya penjualan sepeda bekas di tempat itu. 


Mantan Kades Kinipan Ajukan Praperadilan 


PALANGKARAYA — Willem Hengki, mantan Kepala Desa Ki- 
nipan yang divonis bebas, mengajukan gugatan praperadilan 
kepada polisi. Ia menuntut ganti rugi Rp 10.000 dan per- 
mintaan maaf. "Tujuannya bukan soal materi Rp 10000, 
melainkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penegakan 
hukum yang kami nilai salah dan amburadul,” kata Parlin 
Bayu Hutabarat, kuasa hukum Willem, Senin (6/2/2023), di 
PN Palangkaraya, Kalimantan Tengah. (DO) 


Petani di Aceh Tewas Diamuk Gajah Liar 


TAKENGON — Supri (43), petani di Kabupaten Bener Meriah, 
'Aceh, tewas setelah diamuk gajah liar, Minggu (5/2/2023). 
Sementara tiga rekannya terluka. Kepala Badan Penang- 
gulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah Andalika, 
Senin, mengatakan, para petani itu diserang gajah liar saat 
sedang dalam perjalanan ke kebun mereka di Desa Keku- 
yang, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. (AIN) 


Mafia Tanah Berlindung di Balik Predikat Adat 


PALANGKARAYA — Jaringan ma- 
fia tanah di Kota Palangka- 
raya, Kalimantan Tengah, ber- 
lindung di balik predikat adat. 
Mereka memakai surat palsu 
untuk mengklaim tanah hing- 
ga merusak lahan. Ketua Kal- 
teng Watch Antimafia Tanah 
Men Gumpul Cilan Muham- 
mad, Senin (6/2/2023), men- 
catat ada 18 kasus. Modusnya 
ialah pemalsuan dokumen ta- 
nah adat dan paklaring. Pada- 
hal, tanah adat hanya ada di 
satu kecamatan. Luasnya tak 
lebih dari 200 hektar. IDO) 


RAKUS BENER 


SUPRIYANTO 


Baca artikel lainnya seputar Metropolitan O| jo) 
di Kompas.id dengan memindai OR Code # 


2 Metropolitan 


e-mail: desk.regional@kompas.id Pekik kompas!id/metiopolitan 


KILAS 
METRO 


Jaksa Tolak Eksepsi 
Teddy Minahasa 


Jaksa menolak pembelaan dan 
eksepsi Inspektur Jenderal 
Teddy Minahasa Putra dalam 
kasus narkotika di Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat, Jakarta, 
Senin (6/2/2023). Tim ji 
penuntut umum yang dipim- 
pin Arya Wicaksana menilai 
surat dakwaan mereka sudah 
disusun secara cermat, jelas, 
dan lengkap serta telah me- 
menuhi syarat-syarat formal 
ataupun materiil. Sebaliknya, 
jaksa menilai eksepsi Teddy ti- 
dak mendasar, tidak jelas, dan 
melampaui ruang lingkup ek- 
sepsi. (ERK) 


Polisi Minta Maaf, Status 
Tersangka Dicabut 


Kepala Bidang Humas Polda 
Metro Jaya Komisaris Besar 
Trunoyudo Wisnu Andiko, Se- 
nin (6/2/2023), menyampaikan 
permohonan maaf atas keti- 
daksesuaian prosedur adminis- 
trasi kasus kecelakaan yang 
menewaskan mahasiswa Uni- 
versitas Indonesia, Mohammad 
Hasya Athallah Saputra. Kare- 
na itu, Polda Metro Jaya men- 
cabut surat ketetapan status 
tersangka Hasya. Nama baik 
Hasya juga direhabilitasi sesuai 
ketentuan yang berlaku. (Z02) 


Lewati "Skywalk” 
Bayar Rp 3.500 


Skywalk Kebayoran dibangun 
untuk memudahkan mobilitas 
penumpang antarmoda, yaitu 
Transjakarta dan KRL Jabo- 
detabek. Per Senin (6/2/2023), 
setiap orang yang lewat jem- 
batan layang itu harus tap in 
dan kartu uang elektronik ter- 
debit Rp 3.500. Sebagian warga 
mengeluhkan hal ini. Kepala 
Dinas Bina Marga DKI Jakarta 
Hari Nugroho menjelaskan, fa- 
silitas ini memang untuk in- 
tegrasi antarmoda, bukan jem- 
batan penyeberangan orang 
umum. (HLN) 


Menanti Sentuhan Pengendali Banjir 


Bertahun-tahun sebagian wilayah Jakarta dirundung banjir. Warga terdampak banjir terus menanti 
dan berharap pada efektivitas sentuhan program pemerintah terkait pengendalian banjir. 


sambil menengok orang- 

orang yang asyik me- 
mancing di Waduk Brigif. Le- 
laki yang lahir dan besar di 
Kampung Ciganjur, Kelurahan 
Cipedak, Kecamatan Jagakar- 
sa, Jakarta Selatan, ini gem- 
bira dengan adanya ruang ter- 
buka hijau yang bermanfaat 
bagi banyak orang. 

”Minimal bisa antisipas 
atau setidaknya kurangi ban- 
jir. Lalu, bisa juga untuk ban- 
tu ekonomi warga sini dan 
bisa jadi tempat berkumpul. 
Semoga dengan adanya ini, 
area-area sekitar Kemang, 
Mampang, dan Pondok Labu 
banjirnya berkurang,” ucap 
Jamaludin, Sabtu (4/2/2023). 

Perkataannya merujuk pa- 
da keberadaan Ruang Limpah 
Sungai Brigif yang dalam ta- 
hap akhir pengerjaan. Salah 
satu jalan akses ke sana terpa- 
lang kayu, tetapi menyisakan 
sedikit ruang untuk sepeda 
motor masuk. Alhasil, warga 
sekitar hilir mudik di kawasan 
itu untuk sekadar menikmati 
pemandangan, berjalan-jalan, 
atau memancing. 

Waduk Brigif memang di- 
rancang sebagai ruang terbu- 
ka hijau, resapan air, dan kon- 
servasi. Juga punya fasilitas 
penunjang lain. Ada jalan in- 
speksi, kantor pengelola dan 
ruang informasi, jembatan, 
dan lanskap waduk. 

Waduk seluas 10 hektar itu 
bagian dari program 942, ya- 
itu pembangunan dan reha- 
bilitasi 9 polder, 4 waduk, dan 
revitalisasi 2 sungai. Program 
942 berjalan sejak November 
2021 dan ditargetkan ram- 
pung pertengahan 2023. 

Rinciannya, sembilan polder 
dibuat di Kelapa Gading, Pu- 
lomas, Muara Angke, Teluk 
Gong, Mangga Dua, Green 


Garden, Marunda, Kamal, dan 
Tipala-Adhyaksa. Untuk pem- 
bangunan waduk, selain di Bri- 
gif, ada di Pondok Ranggon, 
Lebak Bulus, dan Wirajasa 
atau Pilar Jati. Adapun revi- 
talisasi dua sungai meliputi 
Kali Besar dan sodetan Kanal 
Museum Bahari serta pemba- 
ngunan prasarana sodetan Kali 
Ciliwung Hilir-Pasar Baru. 

Lebih jauh mengenai Wa- 
duk Brigif, kapasitasnya mam- 
pu menampung 308.000 me- 
ter kubik air dari aliran Kali 
Krukut. Keberadaannya ditu- 
jukan untuk mengendalikan 
banjir di Ciganjur, Cilandak, 
Kemang, Petogogan, Kebayor- 
an, dan Palmerah. Namun, ke- 
andalannya masih harus diuji 
saat hujan intensitas tinggi. 
Saluran polder 

Di kawasan lain, tepatnya 
di Muara Angke, keberadaan 
polder dirasa belum efektif 
mengatasi banjir. Seperti saat 
hujan mengguyur Jakarta, Ra- 
bu (1/2) dini hari, sejumlah 
ruas jalan di permukiman 
warga RW 022 Kampung Ne- 
layan Muara Angke, Kelurah- 
an Pluit, Penjaringan, Jakarta 
Utara, tergenang. 

Hujan dan mampetnya sa- 
luran menimbulkan genangan 
setinggi 20 sentimeter (cm) di 
Jalan Dermaga Ujung yang 
menjadi akses menuju Termi- 
nal Pelabuhan Penumpang 
Muara Angke. Sampah meng- 
hambat aliran air meskipun 
tiga kali sebulan pasukan biru 
membersihkan saluran. 

Tak hanya di jalan utama, 
genangan timbul di gang-gang 
permukiman. "(Banjir) ini ka- 
rena hujan sejak malam sam- 
pai siang,” kata Warya (42). 

Ketua RT 006 RW 022 Ke- 
lurahan Pluit ini sudah 30 ta- 
hun tinggal di permukiman 
yang berjarak 5 meter dari 
Muara Kali Adem. Kawasan 
yang dihuni 200 keluarga dan 


KOMPAS/HERU SRI KUMONO 


Proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jatinegara, Jakarta, 
Selasa (24/1/2023). Proyek untuk mengatasi banjir di Jakarta ini ditargetkan selesai pada April 
2023. Sodetan ini terbentang sepanjang 1,3 kilometer. 


dikenal sebagai Blok Kerang 
Hijau itu merupakan langgan- 
an banjir rob. 

Senin (26/12/2022), misal- 
nya, rob merendam rumah 
warga hingga 50 cm selama 
empat hari berturut-turut. 
Aktivitas warga terganggu. Se- 
bagai antisipasi, mereka mem- 
buat tanggul darurat dari 
urukan setinggi 80 cm. 

Warya bersama ketua RT 
lainnya sudah mengajukan 
perbaikan dan pembangunan 
saluran melalui musyawarah 
rencana pembangunan. Salur- 
an yang terhubung ke polder 
diharapkan mempercepat su- 
rutnya genangan. Akan tetapi, 
permintaan mereka belum 
terealisasi dalam waktu dekat. 

”Di sini minim saluran air. 


Air tidak ke mana-mana ka- 
rena selama ini hanya meng- 
andalkan resapan. Sekarang 
resapan sudah berkurang, ter- 
tutup tumpukan kerang, batu, 
semen, bangunan,” ucapnya. 

Bangunan yang dimaksud 
Warya berjarak sekitar 400 
meter dari permukiman, yak- 
ni Gedung Pompa Muara 
Angke. Sejumlah pekerja kon- 
struksi tengah menyelesaikan 
pembangunan. 

Pembangunan berlangsung 
sejak akhir 2021, meliputi pe- 
ngerjaan rumah pompa, pe- 
ngerjaan genset dan trafo, pe- 
ngerjaan rumah jaga, penger- 
jaan sheet pile beton, penge- 
rukan waduk, hingga pema- 
sangan pipa buang. 

Kepala Seksi Pemeliharaan 


Drainase Suku Dinas Air Ja- 
karta Utara Yursid Suryane- 
gara menyebutkan, proyek itu 
diharapkan dapat meningkat- 
kan pengendalian banjir. Ca- 
ranya, dengan menambah. 
pompa dan mengarahkan se- 
luruh saluran yang ada di Mu- 
ara Angke ke polder. 

”Polder itu memiliki rumah 
pompa dan kelengkapannya. 
Lalu, saluran air di wilayah 
Muara Angke sistemnya nanti 
diarahkan ke polder tersebut 
dan ditargetkan terealisasi ta- 
hun 2025,” tutur Yursid. 

Namun, tak mudah meng- 
hubungkan saluran air ke pol- 
der. Penyebabnya, banyak ba- 
ngunan liar di bantaran kali 
dan ruwetnya akses jalan. 

Selain proyek itu, Suku Di- 


nas Sumber Daya Air Jakarta 
Utara mengandalkan 60 pom- 
pa mobile dan 500 operator 
serta 750 anggota pasukan bi- 
ru. Upaya jangka pendek ini 
belum signifikan menanggu- 
langi banjir di Muara Angke. 
Normalisasi 

Di tengah segenap upaya 
pengendalian banjir itu, seba- 
gian warga masih dilingkupi 
waswas bencana berulang, 
Hujan pada Rabu (1/2), mi- 
salnya, cukup membuat was- 
was warga RT 005 RW 009 
Kelurahan Kembangan Sela- 
tan, Kecamatan Kembangan, 
Jakarta Barat. Mereka khawa- 
tir ada banjir kiriman dari hu- 
lu Kali Pesanggrahan. Salah 
satunya Neneng (46) yang bo- 
lak-balik mengecek bagian be- 
lakang rumahnya yang persis 
di tepi kali. 

Banjir berkali-kali melanda 
permukiman hingga keting- 
gian 2 meter. Dalam ingatan 
ibu dua anak itu, banjir paling 
parah terjadi pada 2002, men- 
capai sekitar 1,5 meter, tahun 
2007, 2020, dan 2021, serta 
banjir 2022 yang berulang ti- 
ga kali dalam seminggu. 

Masnah (38) juga menga- 
lami hal serupa. Kamar mandi 
di rumahnya hanyut oleh ban- 
jir. Bahkan, bagian belakang 
rumahnya belum dipasang 
tanggul darurat karena keter- 
batasan dana. 

Sebanyak 400 keluarga 
yang terdampak banjir men- 
dapat secercah harapan dari 
rencana pembangunan din- 
ding penahan atau beronjong 
di Kali Pesanggrahan sepan- 
jang 14 kilometer. Pemba- 
ngunan menelan dana Rp 40 
miliar dan ditargetkan ram- 
pung pada akhir tahun 2023. 

Terbebas dari bencana le- 
wat sentuhan program pem- 
bangunan infrastruktur banjir 
sungguh menjadi dambaan 
warga Ibu Kota. (Z08) 


an/materi pada halaman 


FIL 


Operation Fortune: 


Impas, Informasi pada iklan 


NUSANTARA BERTUTUR 


Awas, Ada Lubang! 


Arya dan Rafif mendadak berhenti mengayuh dan 
menoleh ketika mendengar teriakan Bima. Mereka segera 
menghampiri Bima, yang rupanya terjatuh dari sepeda! 


Lututnya lecet karena bergesekan dengan permukaan jalan. 
Arya menepikan sepeda Bima, sedang Rafif memapah Bima 


untuk kemudian duduk di pinggir jalan. 


Baca cerita selengk 
dan dengarkan alt 
dongeng Nusantara 
Bertutur dengam 
memindai kodi 

di bawah ini 


IKLAN BARIS & KOLOM 


OTOMOTIF 
PROPERTI 
RAGAM 
KARIER 


HOTLINE 
(021) 2567 6000 


PASANG IKLAN 
bitly/psngikl 


13 
13 
13 
13 


PINDAI OR CODE 
INI UNTUK CARA 
MUDAH PASANG 
IKLAN 


Ed 


isi yang nyaris 
mustahil 
sehingga 
harus dijalani 
dengan aksi 
menguji nyali menjadi resep 
sukses film-film aksi terkini. 
Namun, Operation Fortune: 
Ruse de guerre sepertinya 
memilih jalannya sendiri yang 
penuh keberuntungan. 

Karya terbaru sutradara 
Guy Ritchie yang dibintangi 
Jason Statham ini memiliki 
semua potensi untuk 
menjadi film aksi yang keren. 
Sayangnya, penonton harus 
menurunkan ekspektasi agar 
tidak kecewa. 

Seperti kebanyakan 
film aksi, misi utama dalam 
Operation Fortune adalah 
menyelamatkan dunia dari 
ancaman global. Kali ini, 
ancaman itu berupa sebuah 
alat yang tidak diketahui fungsi 
dan cara kerjanya sehingga 
dinamakan “the handle”. 

Namun, ketika dicuri 
oleh sekelompok geng mafia 
Ukraina melalui pembunuhan 
brutal, lalu ditawarkan 
dengan harga miliaran dollar, 
alat tersebut diyakini amat 
berbahaya. 

Pemerintah Inggris 
menugaskan Nathan Jasmine 
(Cary Elwes) untuk mencari 
dan mengamankan the handle. 
Ja pun membentuk tim 
khusus yang dipimpin Orson 
Fortune (Jason Statham). 
Orson dikenal sebagai agen 
khusus yang ahli dan kreatif 


Jenis Film: 

Aksi, Thriller, Komedi 
Sutradara: 

Guy Ritchie 

Skenario: 

Guy Ritchie, Ivan Atkinson, 
Marn Davies 

Produser: 

Guy Ritchie, Ivan Atkinson, 
Bill Block 

Pemeran: 

Jason Statham, Aubrey 
Plaza, Josh Hartnett, Cary 
Elwes, Bugzy Malone, Hugh 
Grant. Eddie Marsan, Max 
Beasley, Lourdes Faberes, 
Kaan Urgancioglu, Peter 
Ferdinando 

Durasi: 

114 Menit 

Rilisan: 

AS, China, Turkiye 

Tayang perdana: 

26 Januari 2023 


menangani situasi-situasi sulit. 

Orson tidak sendiri. Ia 
dibantu oleh pakar komputer 
Sarah Fidel (Aubrey Plaza) dan 
agen serbabisa JJ Davies (Bugzy 
Malone). 

Dalam pencariannya, 
Orson dan kawan-kawan 
berhadapan dengan pedagang 
senjata kelas kakap Greg 
Simmonds (Hugh Grant). 
Untuk mendekati Simmonds 


ea 
An 
FOTO-FOTO DOK SIX LS 


yang dikenal penggemar 
selebritas, mereka harus 
bekerja sama dengan aktor 
kondang Danny Francesco 
(Josh Harnett). 

Ternyata, yang memburu 
the handle bukan hanya 
Orson. Ada pihak lain yang 
memergoki saat beraksi 
sehingga mereka pun harus 
berkompetisi. 

Berhasilkah mereka 
menemukan the handle 
sebelum alat tersebut jatuh 
ke tangan orang yang tidak 
bertanggung jawab? 


Penuh keberuntungan 
Barangkali sesuai nama 
karakter yang menjadi judul 
film, Orson Fortune memang 
penuh keberuntungan. Semua 
tampak begitu mudah bagi dia. 
Orson digambarkan 
sebagai jagoan yang memiliki 
gaya unik. Ia misalnya memiliki 
masalah untuk terbang dengan 
pesawat udara. Ia juga amat 
boros karena saat menjalankan 


Ruse de Guerre 


OPERASI 


YANG PENUH 
KEBERUNTUNGAN 


operasi harus tinggal di hotel- 
hotel mewah dan hanya mau 
minum anggur yang mahal. 
Ketika beraksi, nyaris 
tidak ada perlawanan berarti 
dari setiap musuh yang 
dihadapi. Ibaratnya, ia datang 
melenggang dan menang. 
Sebagai film aksi komedi, 
barangkali fokus film ini 
bukan pada laga yang 
menantang. Akan tetapi, 
sebagai komedi pun film ini 
terkesan nanggung. Walau 
banyak adegan dan situasi yang 
mengundang tawa, itu juga 
tidak terlalu menggigit. 
Operation Fortune menjadi 
kolaborasi berikutnya dari 
Ritchie dan Statham, setelah 
Wrath of Man (2021). 
Sebagai jagoan yang bengis, 
Statham tampaknya lebih 
cocok memerankan sosok yang 
“kotor”. Bukan seperti Orson 
yang seyogianya lebih classy 
dan stylish. Sosoknya bahkan 
tampak asing di dalam pesawat 
jet mewah sembari mereguk 


anggur mahal. 

Tandem aksinya kali ini 
adalah Sarah Fidel, yang genius 
komputer. Ia nyaris tanpa 
kesulitan apa pun meretas 
semua benteng pertahanan 
digital. Bahkan, hal itu dapat 
dilakukannya di tengah-tengah 
penyamaran saat menyusup 
ke dalam kediaman tokoh 
antagonis Greg Simmonds. 
Sarah tampak begitu paripurna 
sehingga ada adegan ia 
begitu jemawa dengan 
kemampuannya. 

Demikian pula dengan 
sosok Danny Francesco, 
bintang film idola Simmonds. 
Semudah itu ia diperalat, 
semudah itu pula ia menyusup 
dalam kehiduapn Simmonds. 
Namun, hubungannya 
yang unik dengan gembong 
pedagang senjata Simmonds 
menjadi sisi menarik film ini. 

Masih ada satu lagi anggota 
tim Orson, yaitu JJ Davies. 
Namun, aksinya nyaris tidak 
berarti, Meski digambarkan 
serba bisa, JJ tampak sekadar 
pelengkap yang bahkan seperti 
tidak dirasakan kehadirannya. 

Secara keseluruhan, 
Operation Fortune bukanlah 
film yang buruk. Film ini 
cukup menghibur, tetapi amat 
disayangkan dengan deretan 
pendukungnya, mestinya film 
ini bisa lebih menarik dan 
menantang lagi. 

Operation Fortune telah 
diputar di bioskop-bioskop 
Tanah Air sejak Kamis 
(26/1/2023). LACAJ 


KOMPAS, SELASA, 


T FEBRUARI 


KLINIK FOTOGRAFI 


Karya Hebat Lahir dari 
Persiapan Matang 


Momen menjadi salah satu unsur 
penting bagi para pewarta foto untuk 
menciptakan karya yang menarik. 
Sejumlah foto memorabilia dan yang 
sering dibicarakan pelaku fotografi erat 
hubungannya dengan sebuah momen. 


ngkapan penulis Italia, 
| Cesare Pavese, "We don't 
remember days, we re- 
member moments", sangat re- 
levan untuk menggambarkan 
apa yang dikerjakan seorang pe- 
warta foto. Momen bisa menjadi 
pengingat dan catatan sejarah. 

Sebutlah foto dari pewarta 
foto Agence France Presse, Ro- 
naldo Schemidt, yang meng- 
hasilkan karya foto seorang 
pengunjuk rasa di Venezuela 
yang lari dengan keadaan badan 
terbakar. Foto itu terpilih men- 
jadi foto terbaik di World Press 
Photo 2018. 

Dari foto tersebut, momen 
menjadi salah satu dari sekian 
elemen yang menjadikan se- 
buah karya foto menarik. Na- 
mun, setiap momen harus me- 
miliki persiapan yang matang. 
Setidaknya begitulah yangingin 
dikatakan Alex Ellinghausen, 
wartawan foto untuk surat ka- 
bar The Sydney Morning Herald 
dan The Age, saat menjadi 
pengisi lokakarya foto jurna- 
Iistik kerja sama Pewarta Foto 
Indonesia (PFI) dengan Kedu- 


taan Besar Australia. 

Alex Ellinghausen sudah 
menjadi pewarta foto selama 16 
tahun. Selama kariernya itu, 
Alex banyak meliput di desk po- 
litik. Ta menghapus stigma bah- 
wa memotret politik itu men- 
jenuhkan. Menurut dia, memot- 
ret para politisi adalah hal yang 
sangat menarik. "Para politisi itu 
juga tetap manusia,” ucap Alex. 

Di tengah keseriusan para 
politisi beradu gagasan di ge- 
dung parlemen Australia, Alex 
tidak hanya menangkap mo- 
men. Ia juga mencari ekspresi, 
drama, hingga kedekatan an- 
tarpolitisi. Kecermatannya itu 
tidak lepas dari bagaimana ia 
memahami isu politik yang ter- 
jadi saat itu. Iajuga mencermati 
karakter dari setiap politisi, se- 
perti kebiasaan mengobrol, ber- 
jalan, dan kesehariannya. De- 
ngan demikian, Alex dapat 
menghitung harus seperti apa 
gambar yang akan dibuat. 


Penghargaan 
Karena konsistensi menam- 
pilkan foto-foto politik yang 


e-mail: desk.foto@kompas.id 


Pewarta foto The 
Sydney Morning Herald 
dan The Age, Alex 
Ellinghausen (tengah), 
berbicara dalam loka- 
karya foto jurnalistik 
yang diadakan Pewarta 
Foto Indonesia dan 
Kedutaan Besar Austra- 
lia, Rabu (1/2/2023), di 
Perpustakaan Jakarta, 
Taman Ismail Marzuki 
(TIM) (kiri atas). Karya 
Alex Ellinghausen dipa- 
merkan di Perpustakaan 
Jakarta, Selasa (31/1) 
(kanan atas). 


"hidup”, Alex mencatatkan se- 
jarah sebagai wartawan foto 
pertama yang memenangi 
penghargaan Press Gallery 
Journalist of the Year, peng- 
hargaan paling bergengsi bagi 
wartawan politik di Australia. 
Ada satu kebiasaan yang di- 
lakukan Alex setiap kali akan 
memotret, yaitu akan datang 
satu jam sebelum acara di- 
mulai dan pulang lima menit 
lebih akhir. "Kamu tidak akan 
tahu apa yang akan terjadi,” 
ujarnya. 

Alex juga menyinggung ba- 


gaimana ia memanfaatkan 
teknologi untuk menangkap 
sebuah momen, terlebih saat 
pandemi Covid-19 di mana ge- 
rak para pewarta foto sangat 
terbatas. Saat ituia mengguna- 
kan remote kamera untuk 
mengakali keterbatasan sudut 
pandang untuk menciptakan 
gambar. Remote kamera itu ia 
siapkan sesaat sebelum acara 
dimulai. 

Kejelian untuk melihat mo- 
men juga dipraktikkan Alex 
saat memotret foto-foto olah- 
raga. Selain memainkan segala 
elemen foto untuk membuat 
gambar yang ciamik, lagi-lagi 
Alex selalu membaca karakter 
atlet yang akan ia abadikan 
gerakannya. Petenis Roger Fe- 
derer, menurut dia, selalu 
menciptakan gerakan indah, 
salah satunya backhand. Peng- 
amatannya terhadap gerakan 
Roger tersebut nantinya akan 
berpengaruh terhadap perhi- 
tungan posisi, kapan, dan ba- 
gaimana ia harus membeku- 
kan momen tersebut. 

Selain memotret politik dan 
olahraga, Alex juga mendoku- 
mentasikan kebakaran hutan 
dan semak yang sering terjadi 
di Australia. Oleh karena se- 
ringnya, Alex harus mencari 
gambar yang berbeda dan kuat 
untuk bisa menarik perhatian 
pembaca. Dalam lokakarya, ia 
memberikan contoh gambar 
sebuah pohon yang terbakar. 


Menurut dia, gambar itu tidak 
terlalu memberikan dampak 
kepada pembaca. Namun, saat 
kamera ia arahkan kepada ke- 
pulan asap yang membubung 
tinggi sampai menutup cahaya 
matahari, hewan-hewan ter- 
nak yang terbakar, hingga 
gambar seorang warga yang 
bersedih karena kehilangan 
rumahnya, itulah momentum 
yang dapat menjadi pemantik 
pembaca. 


Dijadikan patung 

Ketelitiannya untuk me- 
nangkap momen itulah yang 
akhirnya membuat salah satu 
foto Alex mengenai seorang 
pemadam kebakaran yang 
berdiri letih setelah ber- 
jam-jam memadamkan api di- 
jadikan patung di kota Dubbo, 
New South Wales, Australia. 
Foto itu turut dipamerkan ber- 
sama 49 foto lain di pameran 
PFI bekerja sama dengan Ke- 
dutaan Besar Australia di Per- 
pustakaan Jakarta, Taman Is- 
mail Marzuki. 

Untuk membuat foto yang 
berbeda, terkadang harus de- 
ngan tekad dan keberanian 
yang kuat. Namun, persiapan 
menjadi prioritas utama se- 
belum turun untuk memotret. 
Seperti yang dikatakan Alex, 
sebelum memotret kebakaran 
hutan, terlebih dahulu ia bel- 
ajar dengan para petugas pe- 
madam kebakaran. Ia pelajari 


FOTO-FOTO: PAKHRI PADLURROHMAN 


segala pengetahuan dasar me- 
ngenai cara melindungi diri di 
tengah kebakaran hingga cara 
menggunakan perlengkapan 
yang digunakan para pema- 
dam kebakaran. 

Dalam penutup lokakarya, 
Alex mengulas foto lima pe- 
serta. Tiga di antaranya me- 
rupakan proyek foto cerita. 
Bagi Alex, foto cerita tidak 
sekadar menampilkan foto-fo- 
to acak dengan memberikan 
narasi. "Kamu harus membuat 
foto cerita seperti menulis bu- 
ku,” katanya. 

Dari lokakarya yang digelar 
ini, poin terpenting bagi Alex 
ialah bisa saling bertukar pe- 
ngetahuan dan belajar banyak 
dari orang-orang yang ia 
temui. Sekretaris Jenderal PFI 
Hendra Eka mengemukakan, 
PFI akan kembali menghadir- 
kan pewarta foto luar negeri 
untuk menjadi pembicara dan 
berbagi ilmunya kepada para 
wartawan foto Indonesia. 

Melihat perspektif para pe- 
warta foto luar negeri dengan 
belajar langsung, salah satunya 
dengan kegiatan lokakarya, da- 
pat menambah pengetahuan 
para pewarta Indonesia untuk 
mengembangkan karyanya. 
”Kita juga sedang merancang 
program untuk memberang- 
katkan pewarta foto Indonesia 
ke Australia untuk belajar se- 
kaligus mengerjakan jurnalis- 
tik,” kata Hendra. (219) 


MOBIL DICARI 


A-A abad21 “Akan Beli Mobil“Tahun 
1990-2022 Hub: Mas Tio : 0812. 890. 
7676 / 0877. 8186. 1225. Tangerang 


MOBIL DIJUAL 
Monon 


AII Promo Spesial Awal tahun semua 
type Honda Ready stock Dp ringan 
kredit s/d 6 tahun Honda Permata 
Serpong 021-29000123 

AII Promo Spesial Awal tahun semua 
type Honda Ready stock Dp ringan 
kredit s/d & tahun Honda Permata 
Hijau 021-5332566 


Mverceoes 


C 200 AMG Hitam 2019/18 Km 16rb 
Cash / Kredit TDP.29jt saja, antik 
mulus sekali terawat Vandingkan 
(@OTOS68.COM 081 380 568 888 


OTOMOTIF 


M7ovora 


Alphard G Putih antik km 24ribu 
service record astra, tgn pertama dari 
baru 0816802477 

Fortuner 2.5G TRD, 2015. Hitam. Full 
Modif. KM 93.000 AT Pajak panjang. 
330jt Nego. Hub: 0811 9555 852 
Fortuner 2.7G TRD '14 Putih Bensin # 
Fortuner G Diesel 2017 Putih TDP.9it 
saja masih keren bener 
(@OTO568.COM it 081 380 568 888 
Yaris TRD Sportivo Silver Thn 2021, 
KM 14 ribu, Tangan Pertama, Mulus. 
Hubungi : 0812-8441-4825. 


MOTOR DIJUAL 
IM votor sesar 


Dijual Royal Enfield Classic 500cc FP 
Hijau Army Tahun 2014 Km 3700, 
Harga 100 Juta. Hubungi: 0818- 
0691-2824 


IM sooerasex 


Dijual tanah di Karawang 10-15ha. 
pinggir jln raya Pantura dr Cikampek 
Jomin km 8 arah Pamanukan Subang 
Hubungi: 0817862805 

Dijual tanah di Karawang Bukit Golf 
Sedana KIIC, tanah kavling golf luas 
1.090m? smping pintu tol Karawang 
Barat. Hubungi: Joko 0817 862 805 
Tanah jl Raya Pedurenan Rt.03 Rw 04 
Kec Gunung Sindur, Kab Bogor luas 
7127m2 Rp 1.85jtm2 nego Hub: Inge 
0816909369, AHO 0816858832 


IM pakarta saRAT 


Daan Mogot Ry.Km 11 dkt Shell tnh 
kotak 2000m SHM ada IMB cck Log/ 
Ktr/showroom H.45M. 0811878910 
Permata Buana - 2Unit Gandeng 230 
Total 460Sgm Klaster PulauPramuka 
myhappyproperty - - -0818 97 16 97 
Puri Indah CBD Komersial 5250Sgm 
Near/Beside Lippo & Puri Indah Mall 
myhappyproperty - - - 0818971697 


Gatot Subroto 4000 meter. Lokasi 
Terbaik, bentuk tanah kotak, Murah 
Jarang ada. WA 0813 10 315 315 

Lebak Bulus Jl Karang Tengah, LT: 
2160m,Lbr mukat45m,SHM,hdp sela 
tan Cck Utk Townhouse/Kntr,Hrg BU 
(Bawah NJOP) 8Jt/m.081908638889 


Jakarta Timur 


Dijual ““Tanah SHM Luas: 80m 
Di Jl.Mesjid Tanah 80 Pondok Bambu 
Jakarta Timur - Harga Rp 700 Jt. 
Hubungi: 0813 8665 6789 TP 


TANAH DISEWAKAN 


Disewa Tanah Kosong kotak 2500m 
blkgJEC Kedoya cck Log/Lap Badm/ 
Futsal dll jalan lebar 087877982020 


Bow 
'Gdg. Bandengan, JakUt, Jarang Ada 


600/550m2 “ Msk Kontainer 40ft 
LJHooker A.Sutera 081280001877 


Jual Ruko 2 It,5-15,Metro Sunter, Jin 
besar,HGB pjg,cck u/mini market 
kantor, kantin, kursus, gudang,listrik 
tokentPAM, hub 0818681897 


Ruko A.Sutera Element “ Jual Cpt “ 
6xl6m “ 3Lantai “ Hook “ Strategis 
WHooker A.Sutera 081280001877 
Ruko Cordoba, PIK “ Hook “ Jrg Ada 
5 lantai “ 12x22m “ Cocok u/ Resto 
LJHooker A.Sutera 081280001877 


Bow 


Dijual Apartment di Ayodya C0802 
3Bdr corner harga 1 Milyard nego. 
Hub Ibu Inge .Hp 0816.909369. Pak 
Aho Hp 0816.858832 


Mbaxarta pusat 


Dijual Murah Rumah di jl. Petojo 
binatu, Gambir, Jakpus. Lt: 8x30. 
SHM. 0813.1162.2132 (TP). 


BM sakarta seLatan 


Dijual Rmh siap huni SHM, LT/ LB 
222/250 ,listrik 3500,Telp, PGN 
10,7M , TBT Barat 5,087878034222 
Pela Raya Kebayoran Baru Lt523 
Lb495 3It SHM cck utk usaha parkir 
luas. Lgs ada penyewa. Investasi 
Bagus. Pemilik Igs. 0811146998 


IAWA TENGAH & DIY 


Dikontrakan:Rmh,Griya Prmt Hijau 
Jl.Solo KM10,Dkt Bandara Lama,3KT 
3KM,KP,32JT/Th,NG:4628158843354 


PERHIASAN 


Beli Arloji Rolex, Patek P & Berlian 
dll. Toko King Arloji 0817115416 Ruko 
ilKyai Maja No.18 depan Pasar 
Mayestik. (Terima Jual Sementara) 


RUPA-RUPA 


Menerima Barang-barang ex Kantor 
Rongsok,besi,Bekas bekas Apa saja, 
Hub:0812 8374 6361 


AERAH-DAERAH 
DENPASAR 


Dijual - Tanah Kavling Exclusive siap 
bangun di Pererenan,850m ke Pantai 
zona Pariwisata. View sawah zona 
hijau. LT.500-1200m2.Harga Mulai dr 
Rp925jt/are.Wa/SMS 087862822002 


Villa Palm Beach (PBV), SHM 1).Blok 
E2, 368/290m? 3LT, Rp.180jt Net. 
2).Blok C 12a, 480/330m2, 2LT 
Rp.350jt Net. Jual sangat murah 
Halim: 087773384938, 08176500288 


SURABAYA 


Tanah Kosong # 5000M2. SHM. Pas 
untuk Perumahan. Dalam Kota 
Sidoarjo , Prime Area, strategis, 
dekat Tol Hub: 0822 234 55555 


JAWA BARAT 


Hilang BPKB No: N02503211, NoPol: 
D-8380-CK a/n: Yanuar Priyo N. Ttd: 
Yanuar Priyo N. 

Hilang BPKB No: N06064479, NoPol: 
D-2878-ABL an: Prabowo Pratikno 
Ttd: Prabowo Pratikno 


JAWA TENGAH & 


Hilang Bpkb spm Honda K42070Z 
Atas nama. Hartono Werdoyo RT. 04/ 
01 Werdoyo Godong Grob 


Hilang Bpkb spm Honda K4908ZJ 
Atas nama. Ajeng Pratiwi Ngasem 
001/008 Depok Toroh Grob 


LOWONGAN 
(B TEKwiK PRODUKSI 


Dicari u/diBekasi:Pria-Lulusan STM/ 
D3,Bs SolidWorks,AutoCad/Pro-Eng, 
22-35Th,Pglmn Min 2Th,CV ke:P. 
yakarta No 24/17, JakPus(UP:Henry) 
Dicari Utk Di Bekasi : Pria - Lulusan 
'STM/D3 Listrik/Mekanik 22-35 Thn, 
Pglmn Min 2Thn.Krm CV ke: P.Jaya- 
karta No 24/17, JakPus.(UP:Henry) 


91 


DALAM RANGKA TAHUN BARU IMLEK 2574, 


O Olig 


KOMPAS 


www.kompas.id 


|. HARIAN KOMPAS MENGHADIRKAN 


DAPATKAN DISKON HINGGA 854 
HARGA RP 58.000/BARIS MENJADI 


KETENTUAN 


« Harga Rp 13.500/baris (minimal 4 baris, maksimal 12 baris) 
# Promo dimulai dari tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 


12 Februari 2023 


kategori 


Info dan pemasangan iklan : 
Tauvig atau Endang 
Telepon: 021 80626688/99 ext :61152/61158 
Atau kunjungi klasika.kompas.com 


PASANG IKLAN BARIS 


RP 13.500/BARIS 


“ Iklan terbit setiap hari (Senin sampai dengan Minggu) 
« Promo hanya berlaku untuk "baris standar” untuk semua 


# Promo dibatasi hanya 200 iklan per hari untuk order baru 


KOMPAS, SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


Baca artikel lainnya seputar Olahraga Os 


di Kompas.id dengan memindai OR Code. 


P- klik.kompas.id/olahraga ot 


AFP/ADRIAN DENNIS 


Penyerang Manchester City, Erling Haaland, diganjal bek Tottenham Hotspur, Cristian Romero (kanan), pada laga Liga Inggris 
antara Tottenham Hotspur dan Manchester City di Stadion Tottenham Hotspur, London, Inggris, Senin (6/2/2023) dini hari WIB. 


Kontradiksi dari 
Dominasi Haaland 


Dominasi Erling Haaland di Liga Inggris masih sebatas angka 
individu. Performa Manchester City ternyata lebih baik pada musim 


lalu tanpa Haaland. 


LONDON, SENIN — Meskipun baru 
setengah musim berjalan, pe- 
nyerang Manchester City, Er- 
ling Haaland, sudah pantas di- 
nobatkan sebagai predator ter- 
tajam yang pernah hadir di Liga 
Inggris. ' Namun, dominasi 
Haaland sejauh ini ternyata ti- 
dak cukup menjadikan City se- 
bagai tim yang lebih baik. 

Haaland bagai lokomotif 
yang tidak terhentikan dalam 
musim perdana di City. Dia me- 
muncaki daftar pencetak gol 
terbanyak sementara di liga 
(25 gol) saat City baru bermain 
21 kali dari total 38 laga. Sebagai 
pembanding, jumlah golnya 
cukup untuk meraih gelar "Se- 
patu Emas” pada empat musim 
terakhir. 

Sang striker menyumbang 
nyaris separuh dari total gol 
City (53 gol). Namun, Haaland 
ternyata tidak membuat "The 
Citizens” lebih baik secara ke- 
seluruhan. Menurut Sguawka, 
performa tim asuhan Manajer 
Josep Guardiola justru me- 
nurun dalam berbagai aspek 
dibandingkan dengan musim 
lalu, 

Rerata gol City ternyata me- 
nurun, dari 2,61 gol ke 2,52 gol. 
Padahal, musim lalu mereka ha- 
nya memakai jasa Phil Foden 
yang bukan penyerang murni 
sebagai ujung tombak. Begitu 
juga dengan sentuhan di kotak 
penalti, #,8 kali ke 374 kali, dan 
penguasaan bola 68,3 persen ke 
654 persen, 

Puncaknya, produksi poin 
City menurun di Mereka 
menjuarai musim lalu dengan 
93 poin. Musim ini, mereka 
berpotensi hanya meraih 81 
poin jika dihitung lewat rerata 
poin saat ini. Adapun hanya 
Leicester pada 2015-2016 yang 


bisa juara dengan tidak lebih 
dari 81 poin dalam satu dekade 
terakhir. 

”Kita belum melihat penga- 
ruh besar Haaland. Dia men- 
cetak banyak gol, tetapi gol City 
masih hampir sama (seperti 
musim lalu). Belum lagi fakta 
City lebih banyak kemasukan 
dan lebih rentan saat serangan 
balik lawan. Haaland sepertinya 
salah memilih tim,” kata bek 
legendaris Jamie Carragher ke- 
pada Sky Sports. 

City, lanjut Carragher, tidak 
bisa memaksimalkan Haaland 
yang punya kecepatan lari 
tinggi untuk skema serangan 
balik. Sebaliknya, Haaland juga 
tidak optimal membantu proses 
serangan berbasis penguasaan 
bola di tengah tumpukan pe- 
main bertahan lawan. Dia ha- 
nya digunakan untuk mencetak 
gol. 

Masalah lainnya adalah 
ketergantungan City terhadap 
Haaland. Hal itu terlihat jelas 
ketika mereka takluk 0-1 di Sta- 
dion Tottenham Hotspur, Lon- 
don, pada Senin (6/2/2023) dini 
hari WIB. Mereka tidak banyak 
berbicara di kotak penalti lawan 
s aaland juga gagal men- 
catatkan satu tembakan pun. 

Semua pemain City seperti 
hanya mengandalkan Haaland 
untuk mencetak gol. Mereka 
begitu sering memberikan um- 
pan silang ke tiang jauh agar 
disambut penyerang asal Nor- 
wegia tersebut. Pola gan 
itu berulang, begitu monoton 


dan sangat mudah dibaca 
lawan. 
Di ain, permainan Ha- 


aland-sentris sudah mampu di- 
baca oleh tim-tim Inggris. Me- 
reka memang kesulitan berduel 
fisik dengan Haaland, tetapi 


bisa memutus garis umpan ke 
arahnya. Cara itu dieksekusi 
sempurna oleh tiga bek tengah 
Spurs. 

Haaland sampai harus men- 
cari bola ke lini tengah. Sa- 
yangnya, dia bukanlah tipe pe- 
nyerang yang berbahaya ketika 
jauh di luar kotak penalti. Ada- 
pun, seperti lawan-lawan City 
sebelumnya, Spurs bertahan 
sangat rapat setelah unggul ce- 
pat pada menit ke-15 lewat gol 
Harry Kane. 

Rumus menghentikan Ha- 
aland mulai diketahui para la- 
wan. Terbukti, dia hanya men- 
cetak 8 gol dalam 10 laga ter- 
akhir di semua kompetisi sejak 
jeda Piala Dunia Oatar 2022. 
Padahal dia menciptakan 14 gol 
dalam 10 laga pertama bersera- 
gam City, di antaranya men- 
ciptakan dua kali hattrick. 


Adaptasi Guardiola 


Kegundahan Guardiola mulai 
terlihat dari perubahan strategi 
beberapa laga terakhir. Pada la- 
ga versus Spurs, dia memasang 
dua penyerang sekaligus dalam 
formasi 4-4-2, yaitu Haaland 
dan Julian Alvarez. Alvarez 
menggantikan gelandang Kevin 
de Bruyne untuk memanfaat- 
kan gravitasi Haaland. 

”Kami ingin lebih rapat 
saat bertahan dan menyerang. 
Itu mengaj a menurunkan 
dua penyerang sekaligus. Tu- 
juannya juga agar mereka 
bisa met atkan suplai lang- 
sung dari lini tengah Bernardo 
(Silva) pada paruh pertai n 
kata 


Kevin pada paruh kedua, 
Guardiola. 
Strategi dua penyerang itu 


Stadion Etihad, akhir pekan 


lalu. Namun, tidak terlalu ber- 
fungsi ketika melawan Spurs. 
City kekurangan kreativitas ka- 
rena harus mengurangi satu ge- 
landang, terutama mencadang- 
kan De Bruyne. 

Sementara itu, perbedaan pa- 
ling terasa City dibandingkan 
dengan musim lalu adalah soal 
bertahan dengan blok tinggi. 
Tim dengan permainan ekstra 
ofensif seperti mereka selalu 
ingin merebut bola sejak garis 
pertahanan lawan. Sering kali, 
pertahanan tinggi itu meng- 
inspirasi gol hasil dari kesa- 
lahan lawan. 

Haaland bukanlah sosok ter- 
baik untuk memainkan skema 
bertahan itu. Dia tidak punya 
agresivitas seperti mantan pe- 
nyerang City, Gabriel Jesus, 
yang hengkang pada musim pa- 
nas lalu. Terlihat dalam sta- 
tistik, Haaland hanya mencatat 
Ol tekel per 90 menit, saat 
Jesus menghasilkan 141 tekel 
per 90 menit di Arsenal musim 
ini. 

Meskipun tidak tampak ber- 
pengaruh besar, kontribusi 
ujung tombak dalam pertahan- 
an itu mungkin menjadi salah 
satu masalah City. Faktanya, 
City sudah kemasukan 21 gol di 
separuh perjalanan liga musim 
ini, hanya selisih 5 gol dari 
jumlah total kemasukan pada 
musim lalu. 

Saat bersamaan, krisis lebih 
besar sudah menanti City. Me- 
nurut The Times, City terlibat 
dalam lebih dari 100 tuduhan 
pelanggaran aturan keuangan 
oleh Liga Inggris selama per 
de sembilan tahun, 2009-2018. 
Jika terbukti, mereka bisa 
ganjar pengurangan poin $ 
pai dikeluarkan dari liga 

(AP/REUTERS/KEL) 


PSSI 


Calon Harus Bersaing secara Sehat 


JAKARTA, KOMPAS — Komite Pe- 
milihan dan Komite Banding 
Pemilihan meminta semua ca- 
lon pemimpin Persatuan Sepak 
Bola Seluruh Indonesia (PSSI) 
bersaing secara sehat dalam 
Kongres Luar Biasa atau KLB 
PSSI yang akan digelar pada 16 
Februari mendatang. Komite 
telah menetapkan 5 calon ketua 
umum, 16 calon wakil ketua 
umum, dan 55 calon komite 
eksekutif periode 2023-2027. 
Ketua Komite Banding Pe- 
milihan (KBP) KLB PSSI Gusti 
Randa mengatakan, s 
lon harus berkompetis 
sehat. Misi dan vi 


s yang di- 
canangkan oleh setiap calon ha- 


rus bertujuan untuk sepak bola 
Indonesia yang lebih baik. 

”Kami mengimbau da 
nyampaian visi dan misi itu 
tetap dalam koridor etika dan 
koridor hukum demi suksesnya 
kongres PSSI,” kata Gusti Ran- 
da di GBK Arena, Senayan, Ja- 
karta, Senin (6/2/2023). 

Ketua Komite Pemilihan 
KLB PSSI Amir Burhanuddin 
menyebut semua calon bisa 
mulai memaparkan visi dan mi- 
si kepada semua pemilih secara 
mandiri hingga waktu pemi- 
lihan. Komite Pemilihan tidak 
akan memfasilitasi calon dalam 
masa kampanye ini. 

”Kami imbau untuk segera 


membangun komunikasi. Sam- 
paikan visi, misi, gagasan ke 
voters. KP dan KBP akan me- 
mantau perkembangan mulai 
hari ini sampai waktu yangakan 
datang,” kata Amir. 

Hari ini, komite telah me- 
netapkan lima orang sebagai 
calon ketua umum PSSI. Ke- 
lima calon ketua umum itu ia- 
lah AA La Nyalla Mahmud Mat- 
taliti, Arif Putra Wicaksono, 
Doni Setiabudi, Erick Thohir, 
dan Fary Djemy Francis. 


Mengajukan banding 


Gusti Randa menyebut ada 
dua nama bakal calon komite 
eksekutif yang mengajukan 
banding karena tidak lolos 
verifikasi, yakni CEO PSIM 
Yogyakarta Bima Sinung Wi- 
dagdo dan CEO Sulut United 
Mirza Rinaldi Hippy. Setelah 
diverifikasi ulang oleh Komite 
Banding Pemilihan, keduanya 
lolos menjadi calon komite ek- 
sekutif yang akan dipilih saat 
KLB. 

Kelima calon pengganti Mo- 
chamad Iriawan dan wakil ke- 
tua serta komite eksekutif ini 
sudah lolos verifikasi oleh Ko- 
mite Pemilihan pada 22-31 Ja- 
nuari dan pemeriksaan ulang 
oleh Komite Banding Pemilihan 
pada 1-5 Februari. 

”Kami telah memutuskan 


dan menetapkan, menerima 
dan masih menjadi calon ko- 
mite eksekutif tetap, yaitu Bima 
Sinung Widagdo dan Mirza Ri- 
naldi Hippy. Putusan Komite 
Banding sifatnya mengikat dan 
nama-nama itulah yang akan 
berlaga pada 16 Februari,” ucap 
Gusti. 

Adapun calon wakil ketua 
umum PSSI adalah Ahmad Ri- 
yadh, Ahmad Saugi Suratno, 
Andre Rosadi, Doni Setiabudi, 
Dudi Sutandi, Fary Djemy 
Francis, Gede Widiade, Hasani 
Abdulgani, Hasnuryadi Sulai- 
man, Juni Rachman, Maya Da- 
mayanti, Ratu Tisha Destria, 
Sadikin Aksa, Yesayas Okto- 
vianus, Yunus Nusi, dan Zai- 
nudin Amali. 
ma-nama tersebut akan 
lih oleh 87 orang voters KLB 
PSSI, Para pemilik suara itu 


terdiri dari 34 asosiasi provinsi, 
18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 
klub Liga 
donesi 


asi Futsal In- 
Sepak Bi 
a Indonesia, dan Aso 
Pelatih Sepak Bola Indone: 

Nantinya, mereka akan me- 
milih satu nama ketua umum, 
dua wakil ketua umum, dan 
12 anggota komite eksekutif 
yang salah satunya wanita. Ar- 
tinya, tidak mudah bagi para 
calon untuk mengisi 15 kursi 
tersebut. (205) 


Fedi 


LIGA SPANYOL 


Anomali Resep Kesuksesan Barca 


BARCELONA, SENIN — Barcelona 
kian kokoh di puncak klasemen 
Liga Spanyol dan melebarkan 
jarak menjadi delapan poin de- 
ngan tim peringkat kedua, Real 
Madrid. Anomali muncul dalam 
resep kesuksesan Barca me- 
mimpin klasemen di liga musim 
ini. Apabila beberapa musim 
sebelumnya lebih dikenal se- 
bagai tim yang kuat dalam se- 
rangan, Blaugrana” kini punya 
resep kesuksesan lainnya yang 
muncul dari lini pertahanan. 

Sevilla menjadi korban ter- 
baru Barca demi mengokohkan 
posisi di puncak klasemen. Ber- 
tanding di Stadion Camp Nou, 
Senin (6/2/2023) dini hari WIB, 
Barca membekap Sevilla tiga 
gol tanpa balas. Tiga gol Barca, 
masing-masing, dicetak bek sa- 
yap Jordi Alba, gelandang Gavi, 
dan winger Raphinha. Selain 
produktivitas serangan yang ba- 
gus, Barca punya rekor lain yang 
tidak kalah hebat. Laga itu men- 
jadi catatan nirbobol ke-15 Bar- 
ca di Liga Spanyol musim ini. 

Hasil laga tersebut memper- 
panjang catatan impresif Barca 
yang belum pernah kebobolan 
dari situasi permainan terbuka 
saat bermain di kandang pada 
musim ini. Kekuatan di lini per- 
tahanan itu tanpa disadari telah 
menjadikan Barca lebih domi- 
nan dibandingkan dengan rival 
abadinya, Real Madrid. 

Hingga pekan ke-20, Blaugra- 
na baru kebobolan tujuh gol. 
Jumlah kebobolan itu menjadi 
yang paling sedikit di antara 
kontestan Liga Spanyol lainnya. 
Sebagai perbandingan, Real ke- 
bobolan 17 gol dari 20 laga. 

Pertahanan Barca menjadi 
semakin sulit ditembus saat 
bermain di markas sendiri. Dari 
10 laga kandang, Barca hanya 
kebobolan satu gol. Itu pun ter- 
jadi dari situasi bola mati saat 
menghadapi Espanyol. Semen- 
tara enam gol kebobolan lain- 
nya di Liga Spanyol pada musim 
ini terjadi ketika Barca ber- 
tandang ke markas lawan. 

”Kami senang dalam a- 
han. Itu pekerjaan kami. ini 
bertahan dengan sangat baik 
dan itulah mengapa kami ada di 
puncak (klasemen) sekarang,” 


kata kiper Barca, Marc-Andre 
ter Stegen, seusai pertandingan 
tersebut. 

Dengan hanya kebobolan 7 
gol dari 20 pertandingan, tim 
asuhan Pelatih Xavi Hernandez 
itu rata-rata hanya kemasukan 
satu gol setiap tiga pertanding- 
an. Musim lalu, dari 38 per- 
tandingan, Barca kebobolan 38 
gol atau rata-rata satu gol dari 
setiap satu pertandingan. De- 
ngan demikian, terjadi pening- 
katan signifikan kinerja perta- 
hanan Barcelona sehingga jum- 
lah kebobolan mereka pada 
musim ini turun hingga tiga kali 
lipat ketimbang musim lalu. 

Kunci utama kekuatan lini 
pertahanan Barca adalah inves- 
tasi besar-besaran mereka da- 
lam merekrut pemain belakang 
dengan reputasi mentereng pa- 
da musim ini. Pemain bertahan, 
seperti Jules Kounde dan An- 
dreas Christensen, merupakan 
rebutan klub-klub top Eropa 
lainnya pada musim panas ta- 
hun lalu. Namun, mereka me- 
milih bergabung ke Barca. Se- 
lain itu, Barca juga berhasil 
mengamankan tanda tangan 
Marcos Alonso, bek kaya peng- 
alaman dari Chelsea. 


Masalah Real Madrid 

Peningkatan kualitas perta- 
hanan itulah yang tidak dimiliki 
rivalnya, Real Madrid, pada 
musim ini. "Los Blancos” hanya 
merekrut Antonio Ruediger un- 
tuk memperkuat lini belakang 
pada musim panas lalu. 

Alhasil, Pelatih Real Madrid 
Carlo Ancelotti saat ini dibuat 
pusing lantaran kehilangan se- 
jumlah pemain bertahan, se- 
perti Lucas Vazguez, David Ala- 
ba, dan Ferland Mendy, akibat 
cedera. Rapuhnya lini belakang 
membuat Los Blancos kini ra- 
ta-rata menderita kebobolan 
0,85 gol per laga di Liga Spanyol 
pada musim ini. 

Terbaru, Real Madrid takluk 
0-1 di markas Real Mallorca, 
Minggu (5/2) malam WIB. Pada 
laga itu, gol semata wayang ke- 
menangan Mallorca bukan ber- 
asal dari pemain sendiri, me- 
lainkan gol bunuh diri dari pe- 
main belakang Real, Nacho. 


Gol bunuh diri pada menit 
ke-13 laga di Mallorca itu me- 
nunjukkan masalah besar di 
Real saat ini, salah satunya ada- 
lah lini pertahanan. Sang juara 
bertahan bahkan tidak masuk 
jajaran 10 besar tim dengan 
catatan nirbobol terbanyak di 
Liga Spanyol pada musim ini. 
Pemain belakang, yang seha- 
rusnya melindungi gawang, ti- 
dak jarang justru menjadi sum- 
ber malapetaka mereka. 

Kekalahan 0-1 dari Mallorca 
menggagalkan ambisi Madrid 
untuk terus menempel Barca di 
puncak klasemen Liga Spanyol. 
Tidak ayal, keunggulan hingga 
delapan poin membuat Barca 
saat ini lebih difavoritkan untuk 
menjuarai Liga Spanyol. Ter- 
akhir kali Barca menjadi juara 
Liga Spanyol adalah pada 
musim 2018-2019 atau hampir 
empat tahun yang lalu. 

Namun, untuk meredam rasa 
jemawa dan cepat berpuas diri 
dari para pemainnya, Xavi 
mengatakan, timnya belum me- 
menangi apa pun saat ini. Ia 
lebih memilih merendah de- 
ngan menyebut juara bertahan, 
Real, selalu pantas menjadi tim 
yang lebih diunggulkan. 

”Saya masih tidak berpikir 
kami adalah favorit (juara) un- 
tuk Liga Spanyol. Kami baru di 
bulan Februari dan kini me- 
miliki pertandingan sulit yang 
akan datang. Euforianya bagus, 
tetapi kami harus tetap ber- 
hati-hati,” kata Xavi. 

Apa pun itu, pertahanan ko- 
koh akan menjadi modal Barca 
untuk menghadapi dua laga be- 
rat berikutnya dan kian men- 
dekatkan diri ke gelar juara Liga 
Spanyol. Blaugrana akan ber- 
tandang ke markas Villarreal 
dalam lanjutan Liga Spanyol 
pada pekan depan. 

Setelah itu, mereka akan 
menghadapi Manchester Uni- 
ted di playoff fase gugur Liga 
Europa. Kesolidan lini belakang 
Barca akan diuji Marcus Rash- 
ford, penyerang MU 
dang naik daun. Rashford pu- 
nya tren menawan, yaitu men- 
cetak 1 gol dari 13 laga setelah 
Piala Dunia Gatar 2022. 

(AFP/REUTERS/IGA) 


VARIA OLAHRAGA 


Milan Tumbang, Napoli Pun Kian Menjulang 


Tim sepak bola juara bertahan Liga Italia, AC Milan, takluk 
0-1 dari rival sekotanya, Inter Milan, Senin (6/2/2023) dini 
hari WIB, dan terjatuh dalam fase krisis. Kondisi buruk sang 
rival itu membuat pemuncak klasemen sementara, Napoli, 
kian tak terusik di singgasana klasemen. Setelah melumat 
Spezia, 3-0, Minggu malam, Napoli kini unggul 18 poin dari 
Milan yang terperosok ke peringkat keenam. Napoli juga 
unggul jauh, 13 poin, dari tim peringkat kedua, Inter, seusai 
21 pekan. Napoli dijagokan meraih scudetto (gelar juara Liga 
Italia) yang terakhir kali didapat pada 1990. (REUTERS/DRI) 


Pemain ”E-Sports” Putri Butuh Ruang Kompetisi 


Jumlah pemain e-sports putri di Indonesia terus meningkat. 
Turnamen putri dapat mendukung kemampuan dan me- 
ningkatkan kepercayaan diri mereka. Terkait hal itu, digelar 
Mobile Legends: Bang Bang Womar's Invitational (MWI) 
2023 mulai Senin (6/2/2023) hingga akhir pekan. Turnamen 
ini diikuti tim-tim e-sports putri terbaik di Asia Tenggara. 
Hadiah mencapai Rp 451,7 juta. Menurut Staf Khusus Ke- 
sekjenan Bidang Komunikasi dan Pengembangan Industri 
Kreatif E-sports Debora Imanuella, ajang itu mendukung 
kesetaraan yang penting untuk industri e-sports. (Z17) 


MOTOGP 


KTM Sembunyikan Kekuatan RCI16 di Sepang 


SEPANG, SENIN — Red Bull KTM 
Factory Racing menyembunyi- 
kan potensi RC16 yang meng- 
alami pengembangan besar un- 
tuk memperbaiki catatan waktu 
satu putaran, yang menjadi ma- 
salah terbesar mereka pada Mo- 
toGP 2022. Tim asal Austria itu 
tak hanya fokus pada mesin, te- 
tapi juga inovasi aerodinamika 
dan pengembangan sasis baru. 
Namun, KTM masih me- 
nyembunyikan kekuatan RC16 
dengan tak mengaktifkan trans- 
'ponder pada motor Dani Ped- 
rosa sehingga catatan waktu pu- 
taran pebalap penguji itu tidak 
terdata. Pedrosa, pebalap peng- 
uji utama KTM, tidak meng- 
aktifkan transponder motor pa- 
da hari pertama dan kedua tes 
shakedown di Sirkuit Sepang, 
Malaysia, 5-6 Februari 2023. 
Bahkan, pada tes hari per- 


tama, beredar rumor catatan 
waktu Pedrosa sebenarnya le- 
bih cepat dari waktu tercepat 
resmi yang dicetak pebalap 
penguji Yamaha, Cal Crutchlow. 
Pebalap asal Inggris itu men- 
catat waktu lap tercepat 2 menit 
1146 detik dengan Yamaha 
YZR-MI 2023. 

Pedrosa kembali menjalani 
tes shakedown hari kedua tanpa 
transponder sehingga namanya 
tidak ada dalam catatan resmi 
MotoGP. Namun, jelang akhir 
tes hari kedua, nama Pedrosa 
muncul dengan 2 menit 2,807 
detik sehingga dia langsung me- 
muncaki catatan waktu, seperti 
dilaporkan Crash. Nama Ped- 
rosa kembali hilang dari catatan 
resmi saat dia menjalani 30 
menit akhir tes menggunakan 
ban slick, saat catatan waktunya 
berpotensi lebih cepat. 


Musim lalu, KTM 
meraih dua 
kemenangan, yang 
disumbangkan 
Oliveira dalam 
balapan basah di 
Mandalika dan 
Buriram. 


Catatan waktu KTM hanya 
terbaca dari pebalap penguji Jo- 
nas Folger, terpaut 2,540 detik 
dari Crutchlow pada hari per- 
tama. Adapun pada hari kedua, 
Folger terpaut 2,046 detik dari 
Crutchlow, yang kembali men- 
cetak waktu lap tercepat 2 me- 
nit 2,079 detik. 


Performa KTM juga bisa se- 
dikit terlihat dari catatan waktu 
rookie Augusto Fernandez dari 
tim pabrikan Gasgas Tech3, 
yang menggunakan motor 
KTM RC16. Juara Moto2 2022 
itu berada di posisi kedua pada 
hari pertama, dan ketiga pada 
hari kedua, masing-masing ter- 
paut 0,185 detik dan 0,691 detik 
dari pebalap tercepat. 

KTM masih menyamarkan 
potensi RC16, yang pada musim 
ini fokus memperbaiki catatan 
waktu satu putaran. Kekurang- 
an itu membuat Brad Binder 
dan Miguel Oliveira kesulitan 
saat kualifikasi musim 2022. 
Kelemahan KTM RC16 dalam 
kualifikasi membuat Binder 
dan Oliveira—yang musim ini 
digantikan Jack Miller—kesu- 
litan bersaing meraih podium. 
Padahal, rerata kecepatan pu- 


taran mereka saat balapan sa- 
ngat kompetitif dan setara de- 
ngan pebalap terdepan. 

Musim lalu, KTM meraih dua 
kemenangan, yang disumbang- 
kan Oliveira dalam balapan ba- 
sah di Mandalika dan Buriram. 

Kelemahan RC16 itu diper- 
baiki oleh KTM dengan me- 
ngembangkan mesin dan ino- 
vasi aerodinamika, bekerja 
sama dengan ahli aerodinamika 
Red Bull Racing FI, serta pe- 
ngembangan sasis. 

Binder telah mengonfirmasi 
dalam tes akhir musim 2022 di 
Valencia bahwa salah satu sasis 
baru membuat motor bisa ke- 
luar tikungan lebih cepat. Per- 
baikan itu menjadi kemajuan 
besar karena dengan sasis 2022, 
ban belakang RC16 mengalami 
spin saat berakselerasi keluar 
tikungan. (ANG) 


FEBRUARI 


KOMPAS, SELASA, 7 


Umum 15 


Warga Diimbau Tertib 


Rangkaian Puncak Resepsi Satu Abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo dimulai Selasa 
dini hari. Sehari sebelumnya telah berlangsung Muktamar Internasional Fikih Peradaban. 


SURABAYA, KOMPAS — Persiapan 
untuk menggelar acara Puncak 
Resepsi Satu Abad Nahdlatul 
Ulama di Stadion Gelora Delta 
Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 
(7/2/2023), sudah seluruhnya 
dilakukan. Warga nahdliyin 
dan masyarakat umum yang 
datang ke lokasi diminta tertib, 
disiplin, dan mengikuti petun- 
juk panitia. Warga dapat pula 
menyaksikan acara lewat stre- 
aming. 

"Di dalam atau di luar stadion 
sama saja, tak harus masuk, 
sama-sama yang dicari berkah- 
nya,” kata Sekretaris Jenderal 
Pengurus Besar Nahdlatul Ula- 
ma (PBNU) Saifullah Yusuf atau 
Gus Ipul, Senin (6/2). 

Rangkaian puncak acara di- 
mulai pada pukul 00.00 dengan 
pembacaan alunan ayat suci Al 
@uran, shalawat, karnaval ke- 
budayaan, bazar produk usaha 
mikro, kecil, dan menengah, 
serta panggung rakyat yang di- 
meriahkan oleh Maher Zain, 
Rhoma Irama, Slank, dan Is- 
hari. Presiden Joko Widodo dan 
Wakil Presiden Ma'ruf Amin 


dijadwalkan hadir. 

Kemarin, masih dalam rang- 
kaian Satu Abad NU, di Su- 
rabaya digelar Muktamar In- 
ternasional Fikih Peradaban. 
Dalam sambutannya, Ma'ruf 
Amin menegaskan, ulama harus 
mampu menjawab dinamika 
peradaban baru yang muncul 
akibat globalisasi. Ketentuan 
dalam hukum Islam atau fikih 
yang merupakan respons ter- 
hadap peradaban sebelumnya 
bisa jadi tidak cocok lagi. Oleh 
karena itu, dibutuhkan kon- 
struksi fikih baru yang lebih 
cocok. 

”Saya mengajak ulama semua 
untuk terlibat lebih aktif dalam 
merespons setiap permasalah- 
an baru sehingga tercipta fikih 
yang lebih sesuai perkembang- 
an zaman,” ujar Wapres Amin 
yang juga mantan Rais Aam 
PBNU. 

Ia mengajak ulama ambil ba- 
gian dalam perumusan tatanan 
global demi terwujudnya dunia 
lebih adil dan damai. Ulama 
harus bisa menyelesaikan per- 
soalan global, terutama kemis- 


Skema Pengendalian Banjir Jakarta 


Desain: 123 m?/detik 
Eksisting: 100 m//detik 


Desain: 390 m'/detik 
(tambahan 60 m?/detik dari sodetan) 
Eksisting: 330 m“/detik 


: t Aranggut AI laut t t 


£ g 8 
g SH Is Manggarai sa 3G 
Watukah Do (3 0” Sodetan Gliwung /5 A Ka & 
Lebak s Is s Ss ii 
Bulus atik Bea j H3 8 Waduk 
itu Babakan SS s ngk, 
Bendungan S Waduk Rambutan 


Ciawi Sukamahi 


dan Cimanggis 


Desain: 570 m'/detik, eksisting: 200 mJ/detik 


Keterangan: Masterplan | 1973: Netherlands engineering cansultants (NedecoJ, review mas 
International Cooperation Agency (ICA) dan 2007: Jakarta Integrated Food Manageme 


GPM) 
Sumber: Dinas Sumber Daya Air OKI Jakarta 


plen 1997: Japan 


Hana 


INFOGRAPIK- DICKY 


DKI Kejar Target 


(Sambungan dari halaman 1) 


menyebut, sistem mikro dan 
makro selama hampir seabad 
jadi kunci pengendalian banjir. 
Dalam sistem makro, pemba- 
ngunan kanal, polder, dan wa- 
duk penampung air dipilih. 

Meski demikian, kanal tidak 
berhasil lantaran topografi Ja- 
karta datar sehingga air tidak 
bisa mengalir. Sedimentasi dan 
tumpukan sampah mengunci 
aliran air. 

Sistem kanal hanya mampu 
mengurangi beban banjir se- 
saat. Ketika curah hujan tinggi 
dan lebih sering terjadi, daya 
tampung air terlewati sehingga 
timbul ancaman dan kerugian 
lebih besar. Sistem polder juga 
bermasalah. — Daerah-daerah 
yang telah ditetapkan sebagai 
polder dipadati permukiman. 
Parkir air 

Menyadari kelemahan kanal 
dan masalah yang membelit 
polder, DKI Jakarta kemudian 
mengimplementasikan  prog- 
ram 942 yang mencakup pem- 
bangunan 9 polder, 4 waduk, 
dan revitalisasi 2 sungai. Proyek 
pengendalian banjir ini berjalan 
sejak November 2021 dengan 
target rampung Maret 2023. 

Sembilan polder dibuat di 
Kelapa Gading, Pulomas, Muara 
Angke, Teluk Gong, Mangga 
Dua, Green Garden, Marunda, 
Kamal, dan Tipala-Adhyaksa. 
Pembangunan waduk dilaku- 
kan di Pondok Ranggon, Brigif, 
Lebak Bulus, dan Wirajasa atau 
Pilar Jati, serta revitalisasi pada 
sungai Kali Besar, sodetan kanal 
Museum Bahari, dan pemba- 
ngunan prasarana sodetan Kali 
Ciliwung Hilir-Pasar Baru. 

"Waduk dirancang untuk me- 


reduksi banjir dari hulu. Setiap 
titik (waduk) mempunyai ka- 
pasitas reduksi banjir berbeda,” 
ujar Maman. 

Contohnya, Waduk Brigif un- 
tuk parkir air dari Kali Krukut. 
Saat curah hujan 250 milimeter 
per hari, desain reduksi banjir- 
nya 15,3 persen. Estimasi angka 
ini berdasarkan perhitungan 
debit dan aliran air. Misalnya 
debit air 1000 meter kubik, air 
yang parkir sekitar 153 meter 
kubik. Selebihnya mengalir ke 
Kemang, Bendungan Hilir, dan 
Kanal Banjir Barat. 

Melihat fakta itu, meskipun 
waduk bertambah, tetap saja 
banjir belum sepenuhnya dapat 
dikurangi secara drastis. Apa- 
lagi, kondisi drainase di Jakarta 
masih untuk kapasitas hujan 
rata-rata harian 100 mm. Tak 
mengherankan banjir besar ter- 
jadi di Jakarta saat hujan ek- 
strem 377 mm tahun 2020 dan 
260 mm tahun 2021. 


Holistik 


Agar tak terus berkejaran an- 
tara infrastruktur dan limpahan 
air, DKI mengembangkan peta 
jalan pengendalian banjir se- 
cara keseluruhan. Kini berlang- 
sung evaluasi bagi seluruh in- 
frastruktur untuk data kebu- 
tuhan atau kapasitas dan esti- 
masi biaya. "Harus seimbang, 
terintegrasi antara sungai dan 
parkir air,” ucap Maman. 

Restu Gunawan melihat pe- 
ngendalian banjir di Jakarta se- 
makin baik dari masa ke masa. 
”(Namun) sebagian besar lebih 
fokus ke Ciliwung. Padahal, Ja- 
karta dilintasi 13 sungai dan 
sekarang cakupan banjir sema- 
kin luas di Jabodetabek. Hal ini 
harus ditangani,” ujarnya. 

(DAN/Z08) 


kinan, konflik, perang, dan ke- 
rusakan lingkungan. Ulama 
hendaknya mendorong terwu- 
judnya substansi etika global, 
yakni saling memahami, saling 
menghormati, saling ketergan- 
tungan, dan kerja sama di an- 
tara bangsa-bangsa. 


Nurani 


Rais Aam PBNU KH Mif- 
tachul Akhyar mengatakan, NU 
secara khusus mendorong umat 
Islam untuk kembali mem- 
bangkitkan hati nurani dalam 
membangun tanggung jawab 
sosial. Hal itu dilakukan tidak 
hanya melalui wacana, tetapi 
juga dengan tindakan dan 
membangun opini publik ten- 
tang tanggung jawab sosial. 

Menurut dia, masyarakat te- 
lah dijangkiti kesalahpahaman 
terhadap konsep kebebasan in- 
dividu dan tak menghiraukan 
tanggung jawab publik. Karena 
itu, ia menilai peradaban Islam 
mesti dibangun kembali dengan 
menghindari karakter-karakter 
kebebasan yang negatif itu. 

Ketua Umum PBNU KH 


Yahya Cholil Staguf mengata- 
kan, pada November 2022 NU 
menginisiasi G20 Religion Fo- 
rum atau R20, forum inter- 
nasional yang menghadirkan 
pemimpin agama, sekte, dan 
kepercayaan dari sejumlah ne- 
gara. Pada forum ini tercapai 
kesepakatan semua pemimpin 
agama akan membangun ge- 
rakan untuk menggalang ke- 
kuatan bagi perjuangan dalam 
mewujudkan dunia yang lebih 
damai dan harmonis. 

Selepas R20, komunitas aga- 
ma di seluruh dunia mulai 
mengupayakan inisiatif dari sisi 
agama masing-masing. Begitu 
pula NU yang hari ini meng- 
inisiasi Muktamar Internasio- 
nal Fikih Peradaban sebagai 
sumbangan bagi perjuangan 
membangun peradaban yang 
lebih mulia. 

Menurut Gus Yahya, perge- 
laran ini merupakan langkah 
awal yang sederhana, tetapi di- 
harapkan menjadi awal dari 
perjuangan yang panjang. Ia 
berharap muktamar kali ini bu- 
kanlah muktamar fikih pera- 


Gempa Dahsyat Landa Turki 


(Sambungan dari halaman 1) 


Menurut Lembaga Survei Ge- 
ologi Amerika Serikat (USGS), 
gempa itu bermagnitudo 7,5 di 
kedalaman 10 km. Pusat gempa 
sedikit ke utara dari sumber 
gempa pertama, sekitar 4 km 
dari kota Celeyke, Kahraman- 
maras. 

Masih mengutip USGS, gem- 
pa bermagnitudo 7,8 dihasilkan 
oleh strike-slip faulting pada ke- 
dalaman yang dangkal. Gempa 
diperkirakan terkait dengan zo- 
na sesar Anatolia Timur atau 
zona sesar transformasi Laut 
Mati. 


Sembilan provinsi 

Setidaknya sembilan provinsi 
di Turki terdampak gempa. 
Provinsi yang dimaksud me- 
liputi Gaziantep, Sanliurfa, Di- 
yarbakir, Adana, Adiyaman, 
Malatya, Osmaniye, Hatay, dan 
Kilis. Sebanyak 1498 orang te- 
was dan 8.533 orang luka-luka. 
Sedikitnya 2.824 bangunan, ter- 
masuk permukiman warga, lu- 
Tuh lantak. 

Di Suriah, gempa dirasakan 
setidaknya di kota Aleppo, Ha- 
ma, Latakia, dan Tartus. Se- 
bagian wilayah yang diguncang 
gempa dikuasai kelompok pe- 
merintah. Korban tewas seba- 
nyak 430 orang. Sebagian wi- 
layah lagi dikuasai kelompok 
oposisi dengan 390 korban te- 
was. Jadi, sedikitnya 820 orang 
tewas di negara yang dirundung 
perang saudara selama berta- 


hun-tahun itu. Sedikitnya 1042 
orang luka-luka. 

Dengan demikian, total jum- 
lah korban tewas di Turki dan 
Suriah mencapai lebih dari 
2.300 orang. Jumlah korban lu- 
ka mencapai lebih dari 9.500 
orang. Dikhawatirkan jumlah 
korban tewas dan luka masih 
bisa terus bertambah. Sebab, 
masih banyak warga yang ter- 
jebak di bawah reruntuhan ba- 
ngunan. 

Warga yang selamat mencari 
perlindungan ke berbagai tem- 
pat, termasuk tempat ibadah. 
Masjid-masjid yang masih ber- 
diri di sekitar lokasi gempa di- 
buka untuk memberikan per- 
lindungan bagi warga yang ke- 
hilangan tempat tinggal di 
tengah udara dingin yang me- 
nusuk tulang. 

Laporan dampak dari model 
USGS menunjukkan, warna 
merah untuk kerugian ekonomi 
dan warna oranye untuk ke- 
matian. Artinya, gempa berisiko 
menimbulkan kerusakan yang 
parah dan luas dengan jumlah 
kematian yang signifikan. 

Wilayah gempa merupakan 
area aktif secara seismik. Tiga 
gempa bermagnitudo 6 atau le- 
bih terjadi di wilayah itu sejak 
1970. Pada 1999, kawasan Duzce 
di Turki dilanda gempa mag- 
nitudo 74 dan menewaskan le- 
bih dari 17.000 orang, termasuk 
1000 orang di Istanbul. Ini 
gempa terparah yang melanda 
Turki di beberapa dekade ter- 
akhir. 


daban yang pertama dan ter- 
akhir, tetapi bisa digelar rutin. 

Wakil Imam Akbar Al Azhar 
Muhammad al-Dhuwaini ber- 
harap konferensi kali ini meng- 
hasilkan konsep dan rencana 
kerja yang mampu mengha- 
dapi tantangan-tantangan rii 
Hasil muktamar mestinya ti- 
dak sekadar teori, tetapi bisa 
diterapkan secara nyata dan 
memberikan manfaat bagi 
umat. 

"Jangan sampai tenggelam 
pada teks parsial tanpa mema- 
hami konteksnya,” ucapnya. 

Terkait perkembangan fikih 
peradaban, ia menilai, perda- 
maian tak bisa dilakukan ke- 
cuali oleh institusi yang di- 
pimpin tokoh yang jujur, me- 
miliki visi, dan didukung ka- 
pasitas organisasi yang stabil. 
Marjinalisasi harus dihilang- 
kan karena mengancam kebe- 
basan orang lain. Karena itu, 
umat Islam perlu mengambil 
peran memprakarsai kebaikan, 
mencegah keburukan, dan 
menciptakan perdamaian. 

(SYA/WKM/NIK/DIA) 


Pada Januari 2020, gempa 
bermagnitudo 6,8 menggun- 
cang Elazig dan menewaskan 
lebih dari 40 orang. Sementara 
pada Oktober 2020, gempa ber- 
magnitudo 70 melanda pesisir 
Aegea dan menewaskan 114 
orang serta melukai lebih dari 
1000 orang. 

Para pakar telah lama mem- 
peringatkan bahwa gempa be- 
sar bisa merusak Istanbul. 
"Gempa kali ini mengguncang 
wilayah yang kami takutkan. 
Kerusakan parah di mana-ma- 
na,” kata Kerem Kinik, pemim- 
pin lembaga Bulan Sabit Merah 
Turki. 

Koridor udara 


Menteri Pertahanan Turki 
Hulusi Akar mengatakan, ra- 
tusan anggota militer Turki di- 
terjunkan untuk membantu 
proses pencarian korban dan 
juga membantu penanganan 
medis para korban luka. Ang- 
katan Udara Turki juga tengah 
menyiapkan koridor udara un- 
tuk mempercepat pengiriman 
bantuan, termasuk bantuan da- 
ri masyarakat internasional. 

Steven Godby, ahli kebenca- 
naan di Universitas Trent Not- 
tingham, Inggris, mengingatkan 
agar tim penyelamat memak- 
simalkan upaya pencarian 
korban karena suhu udara yang 
dingin akan berdampak terha- 
dap kondisi korban yang ada di 
bawah reruntuhan. 

(AP/AFP/REUTERS/- 
MHD/RAZ/AIK/FRO) 


Prabowo Tekankan Soliditas Partai 


(Sambungan dari halaman 1) 


Prabowo meminta kadernya 
menjalankan politik santun, 
terhormat, dan tak berkhianat. 
Kader juga diingatkan agar 
menjadi contoh bagi partai po- 
litik lain dalam hal berpolitik. 


Berpotensi teratas 


Ucapan selamat HUT ke-15 
Gerindra juga disampaikan 
Presiden Joko Widodo melalui 
rekaman video yang ditayang- 
kan saat acara syukuran. Pre- 
siden dalam pidatonya meng- 
apresiasi kinerja Gerindra me- 
nopang pemerintahan. "Jika 
kerja keras dan didongkrak 
terus, Partai Gerindra berpo- 
tensi menjadi yang teratas. 
Elektabilitas Pak Prabowo juga 
berpotensi jadi yang tertinggi,” 
kata Presiden. 

Prabowo dalam pidatonya 
pun banyak memuji kepemim- 
pinan Jokowi. Salah satunya, 
saat Gerindra diajak bergabung 
masuk Kabinet Indonesia Maju 
meski pada Pilpres 2019 Jokowi 
merupakan rival Prabowo. "Jo- 
kowi berjiwa besar mengajak 
saya,” ujarnya. 


Ia juga memuji kepemimpin- 
an Jokowi saat pandemi Co- 
vid-19. Presiden, menurut dia, 
berani memutuskan untuk ti- 
dak menerapkan penutupan 
wilayah (lockdown) kendati ba- 
nyak tekanan dari lembaga du- 
nia dan negara tetangga. Ke- 
putusan tersebut dinilai tepat 
karena jika penutupan wilayah 
diterapkan, masyarakat kecil 
akan kesulitan. 

”Bukan saya menjilat, tidak. 
Saya hanya mau katakan yang 
benar,” ucap Prabowo. 

Ia menegaskan bahwa Ge- 
rindra berkomitmen melanjut- 
kan apa yang sudah dihasilkan 
selama pemerintahan Jokowi. 

Adapun soal Pilpres 2024, 
Prabowo hanya menyinggung 
sedikit di ujung pidatonya. Itu 
pun saat seseorang meneriak- 
kan calon wakil presiden (ca- 
wapres). "Cawapres masih la- 
ma. Jangankan kalian, saya juga 
tidak tahu siapa cawapresnya,” 
kata Prabowo. 

Menyangkut pernyataan Pre- 
siden terkait elektabilitas Pra- 
bowo, Sekjen Gerindra Ahmad 
Muzani berharap hal itu sebagai 
sinyal awal dukungan Jokowi 


kepada Prabowo. "Kami merasa 
dukungan Pak Jokowi kepada 
Pak Prabowo cukup besar arti 


nya buat kami untuk berjuang,” 
tambahnya. 
Adapun terkait cawapres 


pendamping Prabowo, Muzani 
mengatakan masih akan dibi- 
carakan dengan Ketua Umum 
Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Muhaimin Iskandar. Hal 
ini karena Gerindra dan PKB 
telah sepakat berkoalisi. 

Menurut Direktur Eksekutif 
Parameter Politik Indonesia 
Adi Prayitno, tidak mudah bagi 
Gerindra merealisasikan target 
memenangi Pemilu 2024. 
Mengacu pada hasil survei se- 
jumlah lembaga, elektabilitas 
Gerindra masih di bawah 
PDI-P. Elektabilitas Prabowo 
sebagai capres juga masih di 
bawah kader PDI-P yang juga 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo. Bahkan, di sejumlah 
survei, elektabilitas Prabowo 
sudah disalip Anies Baswedan, 
bakal capres Partai Nasdem. 

Menghadapi tantangan yang 
tidak ringan, soliditas internal 
menjadi salah satu kunci untuk 
Gerindra. (Z06/Z15) 


Prospek Konservatif 


(Sambungan dari halaman 1) 


”hangat” di Eropa sehingga beberapa obyek wisata ski di 
pegunungan Alpen terpaksa tutup karena hampir tidak ada 
salju. Sebagai konsekuensinya, harga energi global ter- 
utama gas alam dunia cenderung turun karena per- 
mintaan energi untuk kebutuhan menghangatkan rumah 
juga turun. 

Menghadapi prospek resesi global 2023, IMF bertindak 
seperti petugas air traffic control yang membimbing 
pendaratan pesawat ke arah jalur udara yang aman 
(approach and landing phase of fligh). Dengan demikian, 
pesawat dapat mendarat dengan empuk (soft landing). 

Apa yang dilakukan IMF mengingatkan kita pada 
konsep realignment of expectation. Mereka menyadari 
bahwa efek pengumumannya cukup signifikan sehingga 
para pelaku global tidak terlalu pesimistis berlebihan 
dalam menyikapi prospek resesi dunia. 

Ide kredibel membimbing soft landing perekonomian 
global ini dan anjuran moderasi dalam kenaikan suku 
bunga global untuk memerangi inflasi mulai muncul 
dalam artikel Maurice Obsfeld mantan Chief Economist 
IME. Ia menulis artikel dengan judul "Central banks are 
raising interest rate nearly everywhere, risking a global 
recession”. 

Cara pandang di luar pakem (out of the box) ini juga 
muncul dalam narasi pada satu konferensi pendamping 
pra-pertemuan G20 di Bali. Seorang narasumber IMF 
mengusulkan posisi seimbang dalam mengambil kebi- 
jakan, mengendalikan ekspektasi inflasi tanpa mengganggu 
pertumbuhan karena dunia sedang dalam proses pe- 
mulihan dari resesi dunia akibat pandemi Covid-19, 

Pernyataan yang lebih eksplisit diumumkan dalam 
World Economic Outlook bulan Oktober 2022. Sepertiga 
negara-negara di dunia akan mengalami resesi, memberi 
sinyal dua pertiga lainnya dengan kebijakan yang tepat 
akan dapat menghindari resesi. 

Akhirnya adalah publikasi World Economic 2023 yang 
bernada positif-konservatif dengan merevisi pertumbuh- 
an ke atas. Namun, masyarakat global tetap diingatkan 
bahwa faktor-faktor risiko masih tetap ada, seperti konflik 
Rusia-Ukraina yang tetap berkecamuk dan memengaruhi 
rantai pasokan dunia, termasuk energi dan pangan. 


Dampak global dan The Fed 

Bank sentral AS (The Fed) tampaknya juga memper- 
hatikan sinyal yang diberikan IMF. Pengamatan pada data 
sisi produksi AS menunjukkan kenaikan suku bunga AS 
sebelumnya sebesar 75 dan 50 basis poin tidak hanya 
berdampak pada sisi permintaan, tetapi juga pada sisi 
produksi. Hal ini ditunjukkan oleh indeks manajer peng- 
adaan sektor manufaktur (PMI) yang anjlok signifikan 
dari zona ekspansi 50,2 pada Oktober ke zona kontraksi 
46,2 pada Desember 2022. 

Pada pertemuan 81 Januari-l Februari 2023, The Fed 
memutuskan untuk memoderasi kenaikan suku bu- 
nganya ke 25 basis poin. Kenaikan ini untuk menjaga 
reputasi The Fed dengan tetap mengambil postur elang 
atau rajawali, tetapi pada saat yang sama kenaikan yang 
lebih rendah juga menunjukkan potensi moderasi pada 
masa mendatang. Keputusan ini didasari juga oleh 
penurunan tekanan inflasi di AS yang turun ke 6,5 
persen pada Desember 2022 dari 7,1 persen pada No- 
vember. 

Seperti diprediksi oleh model Exchange Rate Over- 
shooting (Dornbusch, 1976), dollar AS adalah yang paling 
cepat terdampak. Dollar AS sebelumnya dianggap terlalu 
kuat sehingga tanpa harus menurunkan suku bunga, 
sinyal pelunakan kenaikan suku bunga The Fed sudah 
cukup untuk membawa penurunan indeks dollar AS. 

Indeks dollar menurun tajam dari angka tertingginya 
sekitar 14 pada akhir September 2022 mendekati paritas 
di 101 sampai 102 pada awal Februari. Bagi AS sendiri, 
pelemahan dollar akan menolong daya saing ekspor. Pada 
saat yang sama, juga akan menurunkan biaya impor 
negara-negara lain yang menggunakan denominasi dollar. 

Perkembangan ini membawa dampak pada kurs rupiah 
per dollar AS. Ekspektasi melihat ke depan mulai mem- 
bawa kurs tengah menjauhi Rp 15.700-an di awal Sep- 
tember 2022 untuk kemudian mendekati Rp 15.000 pada 
pertengahan Januari. Di sekitar waktu pertemuan The 
Fed terkini, kurs tengah rupiah berada di Rp 14.800-Rp 
14.900 per dollar AS. 

Walaupun lebih lambat, prospek pertumbuhan global 
yang lebih baik direspons oleh sisi produksi, menun- 
jukkan para produsen dalam rantai pasokan dunia juga 
berciri forward looking. Angka indeks PMI dunia, wa- 
laupun masih dalam zona kontraksi (di bawah 50), 
meningkat dari 48,2 pada Desember 2022, mendekati 
zona ekspansi 49,8 pada Januari 2023. 

Indeks PMI AS masih berada di zona kontraksi, tetapi 
mulai merayap naik ke angka 46,9 pada Januari 2023, 
bergerak dari 46,2 pada bulan sebelumnya. Dalam kurun 
waktu yang sama, angka PMI China juga sedikit membaik 
dari 49 ke 49,3. 

Perkembangan indeks PMI dunia ditunjukkan juga oleh 
ekspor Indonesia. Setelah pandemi mereda, ekspor In- 
donesia secara konsisten mengalami pertumbuhan dua 
digit sejak Maret 2021. Pada saat indeks PMI dunia mulai 
menurun, pertumbuhan tahunan ekspor pun mulai me- 
lambat, bahkan kemudian memasuki zona satu digit 547 
persen pada November 2022, Perbaikan indeks PMI 
dunia pada Desember walaupun masih dalam zona kon- 
traksi, menaikkan kembali pertumbuhannya ke 6,58 per- 
sen. 

Pembelajaran yang dapat diambil dari uraian di atas 
menunjukkan potensi signaling game dalam rancangan 
kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi 
(Drazen, 1998 dan Melosi: 2016). Lembaga keuangan 
dunia IMF sudah memberikan contoh implementasi yang 
kemudian secara penuh atau parsial dicoba direplikasi di 
negara-negara lain termasuk The Fed di AS, Bank Sentral 
Kanada, dan lainnya. 

Harapannya adalah menjadikan resesi dunia, kalaupun 
sampai terjadi, paling tidak merupakan pertumbuhan 
lambat bukan kontraksi tajam meski mungkin inflasi 
tetap di atas rerata normal. Berkaitan dengan ini, dalam 
diskursus publik di AS dan Eropa juga mulai muncul topik 
menghindari resesi ke arah pertumbuhan moderat. Hal ini 
sesuai dengan konsep selffulfilling expectation (Het- 
herrington: 1996 dan Petalas et.al: 2017) di mana eks- 
pektasi dan perilaku publik akan memengaruhi kinerja 
perekonomian. 


Putranto, Simon Saragih, Soe 
Adenensi Riza Fath 
Kuncoro Manik, | 


KOMPAS” 


oiri, Agnes Aristiarini, Nasrullah Nara, Nasru Alam Az 
mi Fala, Mukhamad Kurniawan, Antonius Panco 
nesso, Andreas Benoe Angger 
ce Napitupulu, Dwi As Setianinasih, Affan 
suma Wulan 


ksono, MAGELANG: Regina Rukmorini, 


tra Anugrahanto, PURWOKERTO: Wilibrordus Megandika W 
korda Yudistira, MATARAM: Ismail Zakaria, KUPANG: Karaeli 
JAYAPURA: Fabio Maria Lopes Costa 


YOGYAKARTA: Hari a Ama, Fransiskus Pati Herin, MAKASSAR: 
Mohamad Final Dae 

GM LITBANG: Ignotiv 
KANTOR REDAKSI: Menara Kompas Lantai 5, Jl. Pal 
serta Keputusan Laksus Pangkopkamtibda No. 103/PC/1969 tanggal 


Rijat Yunu: 
M Sa MANUSIA/OPERASIONAL: 


rah Selatan Z1, Jakarta 10270 TELEPON: LAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): P-O. BOX 46 
akar 949 ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR Na 5/1 2/5 


Nusantara ” SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen No. 013/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, 
JAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 

KS., Eriyanto (W 
duka cita (untuk pe 


1), Adiyan Randal S,, (Wakil), GM MARKETING: Fidelis Nayan Terryan, Juanda Eka Setiawan (Wakil), 

nal/keluarga) BW rin 200 mmk maks 1080 mmk Rp. 75:000/mmk, FC min 810 mmk maks 1080 Rp. 

BARA GRI DIISAT KAYANNIKLANE KIA 9563 076» SERI D MAMA D8 LGA BARU UEA RN, 
KOS KIRIM/BUI KENI 02.7 Kota No, 14132806 6 BRI 


118.000/mmkeb 
MINGGU 13. 
Jakarta Kot: 


“@ Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi berdikaya maksimal 5.000 karakter, dengan disertai identitas, foto, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan nomor rekening. Artikel dikirim dalam format digital ke alamat opinidkompasid. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apapun yang dikirim ke harian "KOMPAS" dapat diterbitkan dalam format 
cetak maupun digital yang tetap merupakan bagian dari harian "KOMPAS". 


, Jakarta Nomo: 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


KOMPAS 


. SELASA, 7 FEBRUARI 2023 


Baca artikel lainnya seputar Sosok WI 
di Kompas.id dengan memindai OR Code. 


P klik.kompas.id/sosok Bg: 


16 


e-mail: desk.budaya@kompas.id 


NAMA & PERISTIWA 


BEYONCE 
Grammy Terbanyak 


enyanyi Beyonce (41) kini menjadi peraih penghargaan 
Psr terbanyak sepanjang sejarah ajang ini dise- 

lenggarakan. Total ada 82 piala Grammy yang dibawanya 
pulang dari 88 nominasi sejak 2001, baik solo maupun 
berkelompok bersama Destiny's Child. 

Pada malam penganugerahan Grammy ke-65 di Crypto.com 
Arena, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (5/2/2023), 
Beyonce memboyong 4 piala dari 9 nominasi. Ia memperoleh 
gelar Rekaman Dance/Electronic Terbaik lewat "Break My 
Soul”, Penampilan R&-B Tradisional Terbaik lewat "Plastic Off 
the Sofa”, Lagu R&B Ter- 
baik melalui "Cuff It”, 
dan Album Dance/Elec- 
tronic Terbaik untuk Re- 
naissance. 

"Terima kasih banyak. 
Aku mencoba untuk ti- 
dak terlalu berlebihan 
dan ingin menikmati 
malam ini. Tuhan, teri- 
ma kasih telah melin- 
dungi dan memberkahi- 
ku,” ujar Beyonce dilan- 
sir dari laman CBS da- 
lam pidato singkatnya 
seusai mene 
hargaan pres 
dang musik 

Beyonce memang 
menjadi langganan no- 
mine untuk kategori 
musik R&B dan dance. Namanya tak pernah absen dan 
biasanya akan memenanginya. Bahkan, pada 2010, lagu "Single 
Lady” menjadi Song of The Year. 

”Aku juga ingin berterima kasih kepada teman-teman 
komunitas atas segala cinta dan membantuku mengem- 
bangkan diri dari genre ini,” kata Beyonce. 

Capaian Beyonce ini mengungguli posisi konduktor orkestra 
Georg Solti yang telah mengoleksi 31 piala Grammy. UAN) 


M 


dan 


kes 


LO 


BUDI WASESO 
Nostalgia di Banjar 


datang ke Kiram Park, Desa Kiram, Kecamatan Karang 
Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu 
(4/2/2023). 

Budi datang ke Kiram untuk melantik Majelis Pembimbing 
Daerah dan Pengurus serta Lembaga Pemeriksa Keuangan 
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan masa 
bakti 2022-2027. 

Budi, yang juga Direk- 
tur Utama Perum Bulog, 
hadir didampingi istri- 
nya. Bahkan, saya di- 
kawal khusus ke sini. Bu- 
kan dikawal oleh Kak 
Sekjen (Sekretaris Jen- 
deral Kwarnas), melain- 
kan dikawal oleh pen- 
dampingsaya, yaitu 'pro- 
vos' dan 'propam' pri- 
badi saya,” ujarnya ber- 
canda menyebut istri- 
nya. 

Ia mengungkapkan, 
sang istri ikut mendam- 
pingi ke Kalsel karena 
ingin bernostalgia di 
Banjar dan Banjarmasin. 
Mereka memiliki ke- 
nangan dengan Kota Banjarmasin karena ia pernah bertugas 
sebagai Kepala Kepolisian Resor Barito Utara di Muara Teweh, 
Kalimantan Tengah. 

"Dulu, kalau mau ke Palangkaraya (Polda Kalteng), kami 
dari Muara Teweh harus tidur di Banjarmasin. Waktu itu, tidak 
bisa langsung karena perjalanan Muara Teweh-Banjarmasin 
saja sekitar 14 jam dan harus membawa cadangan bensin 
sendiri karena tak ada pom bensin di jalan,” katanya. 

Mereka juga harus berjuang ke Banjarmasin ketika anaknya 
ingin makanan yang agak modern dan hanya ada di kota. 
”Kami ingin bernostalgia di Kota Banjarmasin, terutama di 
kawasan kota lama karena banyak kenangan di sana,” kata 
mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini. (JUM) 


Kss Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso 


KOMPAS/JUMARTO YULIANUS 


Piala Song of The Year untuk 


lagu "Just Like That” dari 


musisi kawakan Bonnie Raitt 


(73) di penganugerahan 


ke-65 Grammy Awards pada 


inggu (5/2/2023) malam 
waktu Los Angeles, AS, 


seperti anomali. Dengan gitar 


suara organ, serta vokal 


serak Raitt, "Just Like That” 


seolah menyuguhkan 
unyian di antara dentum 
musik kontemporer. 


Herlambang Jaluardi 


Dari kursinya, Raitt ternganga saat 
Ibu Negara AS Jill Biden menyebut 
judul lagu ciptaannya itu menang di 
salah satu kategori bergengsi. Nomine 
lainnya di kategori itu cukup ketat, 
rata-rata musisi populer masa kini, 
sebut-saja Lizzo, Taylor Swift, Harry 
Styles, Steve Lacy, Adele, DJ Khaled, 
dan Beyonce. Raitt bisa jadi yang 
paling tidak diunggulkan di antara 
bintang-bintang itu. 

Saat ini mungkin bukan masanya 
Raitt. Betapa tidak, "kompetitor”-nya, 
Lizzo, masih kelas 5 SD ketika per- 
tama kali menonton Beyonce. Se- 
mentara Beyonce memenangi piala 
Grammy pertamanya pada 2001 ba- 
reng grup Destiny's Child. Ketika Be- 
yonce moncer itu, Raitt telah me- 
ngoleksi 10 piala Grammy sejak per- 
tama kali merilis album pada 1971. 
Jarak generasi antara Raitt dan para 
nomine lain terlampau jauh. 

Makanya, Raitt seperti tak ber- 
harap banyak malam itu. Okelah tak 
mengejutkan dia menang di kategori 
yang sesuai genre musiknya, Ame- 
rican Roots Song untuk lagu "Just 
Like That” dan Americana Perfor- 
mance untuk lagu "Made Up Mind”. 
Dia pernah membawa pulang piala 
untuk Best Americana Album pada 
2013 untuk album Slipstream, dan 
Best Traditional Blues Recording un- 
tuk lagu "Tm in the Mood” bareng 
John Lee Hooker tahun 1990. 

Lagu "Just Like That” memberi 
Raitt kategori yang belum pernah dia 
capai sebelumnya. Di panggung, se- 
telah memegang piala berbentuk gra- 
mofon itu, dia masih terbata-bata. 
“Oh, ya ampun. Aku terkejut sekali. 
Entah harus berkata apa. Momen ini 
terasa tak nyata,” kata penyanyi, pe- 
nulis lagu, juga gitaris andal ini. 

Dia menceritakan sejumput inspi- 
rasi dalam menulis lagu berdurasi 
empat menit ini. "Aku terinspirasi 
oleh cinta dan kebaikan orang yang 
mendonasikan organ tubuhnya demi 
menyokong hidup orang lain. Kisah 
itu sangat sederhana dan indah di 
masa seperti ini,” lanjut Raitt. 

Sebelum malam penganugerahan 
itu, Raitt menceritakan kisah di balik 
penciptaan lagu ”Just Like That” 
lebih detail kepada David Remnick 
dari The New Yorker. Dalam siniar 
tersebut, Raitt menonton kisah 
mengharukan dari tayangan berita 
petang. Raitt masih teringat adegan 
demi adegannya. 

”Kamera mengikuti seorang pria 
mendatangi rumah seorang perem- 


Bonnie Raitt 


Sepenggal Cerita Sunyi 


Bonnie Raitt 
Lahir: Burbank, California, 8 November 
1949 
Album (antara lain): 
- Bonnie Raitt (1971) 
- Give k- Up (1972) 
Tekin' My Time (1973) 
- Streetiights (1974) 
- Home Plate (1975) 
- Nine Lives (1986) 
- Nick of Time (1989) 
- Longing in Their Hearts (1994) 
- Silver Lining (2002) 
- Sipstream (2012) 
- Dig in Deep (2016) 
- Just Like That ... (2022) 


puan. Perempuan ini tak terinti- 
midasi, mengizinkan sang pria ma- 
suk. Itu pertemuan pertama me- 
reka. Mereka berpelukan. Mengha- 
rukan sekali. Kisah di balik tayangan 
itu adalah, ternyata pria itu men- 
dapat donasi jantung dari anak sang 
perempuan. Cerita itu mengendap 
berminggu-minggu dalam benakku. 
Aku memutuskan harus membuat 
lagu dari situ,” ujar Raitt. 

Raitt menulis lirik dengan gam- 
blang tanpa metafora, dan dramatis 
seperti skenario film. Begini kira-ki- 
ra terjemahan salah satu cuplikan 
liriknya, "Aku menghabiskan waktu 
bertahun-tahun — mencarimu/Agar 
kubisa mengatakan/Bahwa jantung 
anakmulah yang menyelamatkan- 
ku/Engkau memberi kehidupan bagi 
kami berdua//”. 

Dan begitulah lagu itu tercipta. 
Raitt memasukkannya dalam album 
studio ke-18 yang dirilis pada April 
2022. Album ini berjarak enam ta- 
hun dari pendahulunya, Dig in Deep. 
Album baru ini diisi lagu-lagu ber- 


agam corak, seperti rock, blues, re- 
ggae, soul, dan folk. Warna mu- 
sik-musik itulah yang mewarnai 
perjalanan musikalitas Raitt sejak 
1970-an. 


Generasi bunga 

Raitt telah terpikat pada musik 
berkat orangtuanya. Sangibu, Marge 
Goddard, adalah pianis. Ayahnya, 
John Raitt, adalah aktor drama mu- 
sikal yang jarang pulang ke rumah. 
Dia jadi lebih dekat dengan ibunya. 
Sang ibu memberinya hadiah gitar 
bermerek Stella ketika Bonnie Raitt 
berulang tahun kedelapan. Sejak itu, 
sampai masuk kuliah, musik adalah 
semestanya, sekaligus tempat pe- 
larian dari rasa tak percaya dirinya 
sebagai gadis berkulit bercak dan 
berambut merah. 

Karier Raitt mekar beriringan de- 
ngan tumbuhnya generasi bunga di 
AS. Raitt, tentu saja, ada di dalam 
gerakan antiperang itu. Dia sempat 
kuliah di Universitas Harvard me- 
nekuni ilmu-ilmu sosial dan femi- 
nisme, sembari mendalami teater 
modern. Dari masa kuliah itu, Raitt 
terpapar pada kerja-kerja keadilan 
dan perdamaian. 

”Bekerja di organisasi sosial se- 
macam itu adalah cita-citaku,” ka- 
tanya kepada Remnick. 


Di kampus, Raitt mengambil 
jurusan Relasi Sosial dan Studi Af- 
rika. Alasannya, dia ingin pergi ke 


Tanzania karena presidennya kala 
itu, Julius Nyerere, berhasil mem- 
bangun pemerintahan berbasis de- 
mokrasi dan sosialisme. Di masa 
kuliah, dia membentuk grup musik 
bernama Revolutionary Music Col- 
lective untuk mengiringi unjuk rasa 
mahasiswa Harvard tahun 1970. 
Pergaulannya adalah persing- 
gungan antara aktivis dan musisi. 


AR PHOTO/INVISION/JAE C, HONG 


Namanya sebagai gitaris dan pe- 
nyanyi blues segera tersebar, sampai 
juga ke label Warner Bros. Label itu 
mengontraknya untuk album per- 
dana Bonnie Raitt (1971), yang isinya 
antara lain interpretasi dari kar- 
ya-karya Robert Johnson dan Sippie 
Wallace. Album ini diterima kritikus 
dengan baik, dan berlanjut di al- 
bum-album berikutnya. 

Kepedulian Raitt pada isu-isu so- 
sial tak menyurut meski kilau lampu 
panggung mulai menyorot. Dia ma- 
sih main di kampanye antiperang, 
konser antinuklir di Madison Sgu- 
are Garden pada 1980, dan aktif di 
lembaga hak-hak lingkungan bagi 
perempuan dan masyarakat adat. 

Raitt merasa tak aneh mema- 
inkan musik blues yang dicap se- 
bagai musik orang kulit hitam. "Aku 
justru tertantang bagaimana me- 
mainkan gitar atau menulis lirik 
seperti Muddy Waters. Di kancah 
blues, atau jazz, sudah bukan ma- 
salah (kulit) hitam melawan putih. 
Muddy Waters, BB King, Eric Clap- 
ton saling mengagumi,” ujarnya. 

”Di masa itu, orang-orang men- 
dengar musik folk sambil mengisap 
mariyuana, mendengar musik blues 
sambil minum wiski. Mereka adalah 
seniman dan akti' ang menjelma 
menjadi tokoh kebudayaan. Aku tak 
pernah minum sampai pingsan di 
panggung, hanya rekreasional,” kata 
Raitt. 

Kini dia telah bebas dari ma- 
buk-mabukan selama 35 tahun. Ke- 
sadaran memberinya horizon baru 
dalam kreasi. Lagu-lagunya reflektif, 
menyublim dalam benak secara per- 
lahan-lahan. Lagu "Just Like That” 
pun demikian, Ia seperti kebaikan 
sunyi di antara isu-isu global yang 
riuh, cerita tentang kebaikan di an- 
tara banjir jargon positivisme. 


WARTA 


Nahdlatul Ulama dan Warganya Siap 
Menyambut Puncak Resepsi 1 Abad NU 


MENYAMBUT peringatan Puncak 
Resepsi 1 Abad NU di Stadion Gelora 
Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 
(7/2/2023), warga Nahdlatul Ulama 
(NU) dan masyarakat lain sudah 
berdatangan di tempat acara. Mereka 
hampir bersamaan datang menggu- 
nakan berbagai moda transportasi, 
mulai dari bus, kereta, hingga pesawat. 

Keramaian warga NU terlihat 
pada beberapa titik di Surabaya dan 
Sidoarjo. Di Bandara Juanda, misalnya, 
Nahdliyin hilir mudik untuk ikutambil 
bagian menjadi saksi sejarah peringatan 
1 Abad NU sambil menggandeng 
keluarga masing-masing. 

Kaum laki-laki mengenakan sarung 
lengkap dengan peci, sedangkan para 
perempuan memakai gamis. Senyum 
mereka terlihat ketika membaca 
spanduk dari panitia bertuliskan, 
“Selamat Datang Warga NU, Menyam- 
but Abad Kedua”. 

Spanduk yangjuga memperlihatkan 
bendera Merah Putih dan bendera NU 
tersebut membentang di seberang 
pintu keluar bandara. Di situ, Hafiz, 


Nahdliyin asal Jakarta, sembari meng- 
gendong anak perempuannya yang 
berumur 4 tahun, terlihat sumringah. 

“Saya gembira sebab bisa menjadi 
saksi sejarah memperingati satu abad 
NU. Saya datang ke sini bersama istri 
dan 3 anak saya,” kata pria berusia 36 
tahun itu, Sabtu (4/2). 

Panitia Puncak Resepsi 1 Abad NU 
memang sedari awal mempersilakan 
Nahdliyin masyarakat umum dari 
berbagai daerah untuk hadir di Sidoarjo. 
Panitia tidak mengeluarkan syarat dan 
ketentuan apa pun bagi masyarakat 
untuk datang ke lokasi acara. 

“Kami senang dan bahagia men- 
dengar antusiasme warga NU dan 
masyarakat yang berencana datang ke 
Sidoarjo. Ini acara tasyakuran bersama,” 
kata Juru Bicara Panitia Puncak 
Resepsi 1 Abad NU, Rahmat Hidayat 
Pulungan, Jumat (3/2). 

Pada berbagai acara menjelang 
Puncak Resepsi 1 Abad NU, Ketua 
Umum PBNU KH Yahya Cholil 
Staguf atau Gus Yahya mengingatkan 
warga Nahdliyin agar menata niat saat 


hendak menghadiri acara di Sidoarjo. 
Menurut Gus Yahya, tidak ada niat lain 
kecuali ingin memperoleh keberkahan 
dari NU dan para pendiri NU. 

“Kita melakukan semua ini 
dengan niat tabarruk,” katanya 
saat menghadiri istigasah kubra di 
Jombang, Jawa Timur, Jumat (3/2) 
malam. “Oleh karena itu, kita ini tidak 
berpretensi dan berlagak seolah-olah 
membuat amal sendiri karena magam 
kita ini hanya magam tabarruk, 
ngalap berkah kepada ulama dan 
NU,” lanjutnya. 

Selain itu, menurut Gus Yahya, 
kehadiran NU memberikan berkah 
begitu besar untuk bangsa Indonesia, 
terkhusus warga NU sendiri. Hal ini 
karena para pendiri NU merupakan 
ulama yang telah mencapai magam 
sirrul ikhlas. 

“Oleh karena itu, tidak heran NU 
kemudian bisa berkembang menjadi 
besar setelah satu abad dan akan terus 
membesar selama-lamanya. Karena 
berkah dari sirrul ikhlasnya para 
pendiri,” jelasnya. 


Beragam kegiatan 

Panitia Puncak Resepsi 1 Abad NU 
telah menyiapkan beragam kegiatan 
sepanjang hari, mulai kegiatan yang 
bersifat ritual keagamaan, puncak 
resepsi, karnaval Nusantara, panggung 
hiburan rakyat, bazar UMKM, hingga 
kuliner Nusantara. 

Rangkaian acara itu diawali ritual- 
ritual keagamaan dengan giyamul lail. 
Kegiatan tersebut akan diisi dengan 
pembacaan Managib Syekh Abdul 
Gadir Al-Jailani, Ratib al-Attas, Asmaul 
Husna, ijazah kubra, hingga shalat 
berjamaah dan salawatan bersama. 

Sementara itu, pada pagi hari 
diisi dengan agenda formal Resepsi 
Puncak 1 Abad NU. Agenda ini terdiri 
atas istigasah kubra dan rangkaian 
sambutan Gubernur Jawa Timur, 
khotbah iftitah dari Rais “Aam PBNU, 
sambutan Ketua Umum PBNU, dan 
amanat Presiden RI. 

Dalam kegiatan pagi tersebut, 
ada penampilan marching band dan 
iringan musik orkestra pimpinan Addie 
MS yang dipadukan dengan koreografi 


12.000 anggota Banser oleh Denny 
Malik. Ada pula penampilan @osimah 
dan Woro Widowati. 

Kegiatan ini juga dihadiri sekitar 
200 ulama dunia yang pada hari 
sebelumnya mengikuti Muktamar 
Internasional Fikih Peradaban di 
Surabaya. Dalam kesempatan itu, ada 
pembacaan rekomendasi muktamar 
sekaligus diserahkan kepada Presiden 
Joko Widodo. 


Dok panu 


Pada malam harinya, digelar 
hiburan rakyat yang diisi sejumlah 
artis dalam dan luar negeri. Slank 
berkolaborasi dengan Ikatan Seni 
Hadrah Indonesia (Ishari) dan Ketua 
Umum Gerakan Pemuda Ansor 
Yagut Cholil Goumas. Rhoma Irama 
berkolaborasi dengan Sekjen PBNU 
Saifullah Yusuf. Ada pula Maher Zain 
yang sangat antusias menghadiri acara 
ini. (1 


Xavi antara 
Juara La Liga, 
Oatar, dan 
Messi 

HLMB 


JENDELA 


KOMPAS 


enyakit diabetes me- 


litus tak hanya 

mengancam — kese- 

hatan orang dewasa, 

tetapi juga anak dan 
remaja, bahkan anak balita. Di 
Indonesia, tren anak dan re- 
maja menderita diabetes me- 
ningkat tajam. Ikatan Dokter 
Anak Indonesia pada 1 Februari 
2023 merilis, kasus diabetes pa- 
da anak meningkat 70 kali lipat 
per Januari 2023 dibandingkan 
tahun 2010. 

Pada tahun 2000 prevalensi 
diabetes pada anak sebesar 
0,004 per 100.000 jiwa, kemu- 
dian meningkat menjadi 0,028 
per 100.000 jiwa pada 2010, dan 
12 tahun berikutnya melonjak 
tajam di angka 2 per 100.000 
anak usia di bawah 18 tahun. 
Tercatat ada 1.645 pasien anak 
penderita diabetes yang terse- 
bar di 13 kota, yaitu Kota Me- 
dan, Padang, Palembang, Ja- 
karta, Bandung, Semarang, Yog- 
yakarta, Solo, Surabaya, Malang, 
Denpasar, Makassar, dan Ma- 
nado. 

Dari jumlah anak penderita 
diabetes itu, paling banyak ada- 
lah pada rentang usia 10-14 ta- 
hun sebanyak 46,23 persen, 
31,05 persen lainnya berusia 5-9 
tahun, 19 persen berusia 0-4 
tahun, dan 3 persen diderita 
anak berusia lebih dari 14 ta- 
hun. Diprediksi data jumlah 
anak penderita diabetes lebih 
tinggi lagi karena selain data 
belum mewakili seluruh dae- 
rah, banyak kasus yang tidak 
terdiagnosis. 

Diabetes melitus tipe 1 (DM 
tipe 1) merupakan jenis diabe- 
tes yang paling banyak terde- 
teksi pada anak. DM tipe 1 
terjadi karena kerusakan sel be- 
ta pankreas oleh autoimun se- 
hingga produksi insulin berku- 
rang atau bahkan tidak bisa 
diproduksi sama sekali sehingga 
membutuhkan asupan insulin 
dari luar tubuh. 

Peningkatan kasus diabetes 
pada anak ini turut menyum- 
bang tingginya angka diabetes 
secara nasional. Berdasarkan 
data International Diabetes 
Federation (IDF) tahun 2019, 
Indonesia berada di peringkat 
ke-7 dari 10 negara dengan 
penduduk penderita diabetes 
terbesar di dunia, yaitu 10,7 
juta jiwa. Sementara di antara 
tujuh regional di dunia, 
wilayah Asia Tenggara berada di 
urutan ke-3 dengan prevalensi 
sebesar 11,3 persen dan Indo- 
nesia merupakan satu-satunya 
negara di Asia Tenggara pada 
daftar tersebut. Dengan demi- 
kian terlihat besarnya kontri- 
busi Indonesia terhadap pre- 
valensi kasus diabetes di Asia 
Tenggara. 

Banyaknya penderita diabe- 
tes di Indonesia juga tergambar 
dari meningkatnya prevalensi 
menurut Riset Kesehatan Dasar 
(Riskesdas) yang dilakukan Ke- 
menterian Kesehatan pada ta- 
hun 2018 dibandingkan 2013. 
Prevalensi diabetes melitus di 
Indonesia berdasarkan diagno- 
sis dokter pada penduduk usia 
15 tahun sebesar 2 persen pada 
tahun 2018, meningkat dari 1,5 
persen pada 2013. 

Jika prevalensi dilihat me- 
nurut hasil pemeriksaan darah, 
terjadi peningkatan dari 6,9 
persen pada 2013 menjadi 8,5 
persen pada 2018. Artinya, baru 
sekitar 25 persen penduduk 
yang menyadari atau menge- 
tahui bahwa dirinya terdiagno- 
sis menderita diabetes. 

Risiko diabetes lebih tinggi 
juga terlihat dari penduduk pe- 
rempuan yang prevalensinya 
meningkat dalam 5 tahun ter- 
akhir. Sementara berdasarkan 
usia, prevalensi diabetes me- 
nunjukkan peningkatan seiring 
bertambahnya usia dan men- 
capai puncak pada rentang usia 
55-64 tahun, yang pada Ris- 


SELASA, 7 


FEBRUARI 2 


3 


ALARM LONJAKAN KASUS 
DIABETES PADA ANAK 


Lonjakan kasus diabetes pada anak memberikan si 


yal 


bahwa diabetes adalah musuh bersama yang harus segera 
diatasi dengan serius. Perlu upaya menyeluruh yang 
melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi penyakit ini. 


MB DEWI PANCAWATI 


Prevalensi Diabetes Melitus Menurut Provinsi pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 


Provinsi 


Nusa Tenggara Timur 
Maluku 

Papua 

Sulawesi Tenggara 
Bengkulu 

Sumatera Selatan 
Sulawesi Barat 
Jambi 

Lampung 

Maluku Utara 
Sumatera Barat 
Kalimantan Tengah 
Nusa Tenggara Barat 
Kalimantan Barat 
Kepulauan Riau 

Bali 

Jawa Barat 

Sulawesi Selatan 
Kalimantan Selatan 
Riau 

Papua Barat 
Sumatera Utara 
Jawa Tengah 
Sulawesi Tengah 
Banten 

Aceh 

Gorontalo 

Kepulauan Bangka Belitung 
Jawa Timur 
Sulawesi Utara 

DI Yogyakarta 
Kalimantan Timur 
DKI Jakarta 
Indonesia 


Sumber: Tetap Produktif Cegah, dan Atasi Diabetes Melitus-Infodatin (Pusat Data dan Informasi), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dar 


kesdas 2018 sudah di angka 6,3 
persen. 

Peningkatan prevalensi dia- 
betes pada tahun 2013-2018 ju- 
ga terlihat di hampir semua 
provinsi, kecuali Nusa Tenggara 
Timur. Sebanyak 11 provinsi 
mencatatkan prevalensi mele- 
bihi rata-rata nasional (2 
persen) dan tertinggi (lebih 
dari 3 persen) adalah Provinsi 
DKI Jakarta, Kalimantan Ti- 
mur, DI Yogyakarta, dan Su- 
lawesi Utara. 


Prevalensi 


MN 0,9, 
Na 1.1 
Ne 11 
NN 1.3 
NN 1.3" 
NN 1.3" 
NN 1.37 


NN 1 
1 
NN 15 
1. 
EA 1 
NN 1. 
55333 
1.7 
7. 


Obesitas dan gaya hidup 

Tanpa disadari, anak-anak di 
sekitar kita juga terancam pe- 
nyakit mematikan yang dipicu 
kenaikan gula darah ini. Selain 
mengancam jiwa, penyakit tak 
menular ini bisa mengakibat- 
kan komplikasi yang menye- 
rang ginjal, jantung, atau ke- 
butaan pada mata. 

Tingginya penderita diabetes 
ini tidak lepas dari faktor ke- 
turunan ataupun gaya hidup. 
Obesitas, pola makan yang tidak 


1.7. 


Prevalensi Diabetes Melitus Berdasarkan Diagnosis 


urut Kelompok Umur pada Riskesdas 2013 dan 2018 


kesdas 2013 


Riskesdas 2018 


| 0,179 
1 0,276 
11,190 

3,9 

MEI 6,356 
6,02 
3,3 


Prevalensi Konsumsi Makanan dan 
Minuman Manis pada Riskesdas 2018 


Makanan 


ANALISIS 


Litbang Kompas 


Riskesdas 2018 


MEN 9,275 
es 
IN 40 


olah Litbang Kompas/DEh 


sehat, serta konsumsi minuman 
manis yang berlebihan menjadi 
pemicu tidak terkontrolnya ka- 
dar gula darah. 

Pola konsumsi makanan dan 
minuman manis yang menjadi 
salah satu faktor risiko pe- 
nyebab diabetes juga tergambar 
pada hasil Riskesdas 2018. 
Hampir separuh responden 
(478 persen) mengonsumsi 
makanan manis 1-6 kali per 
minggu. Artinya, hampir setiap 
hari mengonsumsi makanan 


INEOGRAFIK AM 


dengan kadar gula tinggi. Hanya 
12 persen responden yang 
mengaku mengonsumsi ma- 
kanan manis kurang dari tiga 
kali per bulan. 

Sementara enam dari sepu- 
luh responden mengaku me- 
ngonsumsi minuman manis le- 
bih dari satu kali per hari. Bisa 
dibayangkan berapa kalori dan 
kadar gula yang dikonsumsi. 
Menjamurnya bisnis minuman 
manis kekinian, seperti boba, 
turut berkontribusi pada me- 


ningkatnya konsumsi minuman 
manis tersebut. 

Channel News Asia menye- 
butkan, berdasarkan temuan 
mereka, minuman boba me- 
ngandung lebih banyak gula di- 
bandingkan minuman soda 
yang sudah dikecam karena 
mengandung terlalu banyak gu- 
la. Contohnya, segelas brown 
sugar boba milk ukuran 500 
mililiter mengandung 92 gram 
gula, tiga kali lipat dibanding- 
kan kadar gula dalam 320 mi- 
liliter kaleng minuman soda 
bermerek terkenal (Kompas, 
12/1/2020). 

Obesitas juga turut mendo- 
rong meningkatnya kasus di- 
abetes pada anak. Riskesdas 
2013-2018 mencatat, prevalensi 
anak dengan obesitas cende- 
rung meningkat pada usia 5-18 
tahun. Pada usia 5-12 tahun, 
prevalensi anak obesitas me- 
ningkat dari 8 persen menjadi 
92 persen. Adapun pada usia 
13-15 tahun, angkanya mening- 
kat dari 2,5 persen menjadi 4,8 
persen. Pada anak berusia di 
atas 15 tahun, prevalensinya 
meningkat dari 1,6 persen men- 
jadi 4 persen. 

Peningkatan paling tinggi 
terjadi pada usia 13-18 tahun. 
Selaras dengan anak penderita 
diabetes terbanyak pada usia 
10-14 tahun. Pada periode 
usia itu, anak cenderung lebih 
bebas memilih makanan dan 
minuman yang disukai, yang 
terkadang luput dari pengawas- 
an orangtua. Tak mengheran- 
kan jika kasus diabetes anak 
lebih banyak ditemukan di per- 
kotaan. 


Upaya menyeluruh 


Lonjakan temuan kasus di- 
abetes pada anak dan tingginya 
kasus diabetes pada umumnya 
di Indonesia menjadi alarm 
atau pengingat bahwa kondisi 
itu harus segera diatasi dari 
semua aspek (pencegahan dan 
pengobatan). Harus dilakukan 
upaya serius dan menyeluruh 
dari semua pihak untuk me- 
nahan laju peningkatannya dan 
memberi terapi pengobatan 
terbaik bagi penderita agar ter- 
hindar dari komplikasi penyakit 
yang lebih parah. Dengan de- 
mikian, meski tidak bisa sem- 
buh, anak-anak dengan diabetes 
bisa tumbuh dan berkembang 
seperti anak lainnya. 

Sebagaimana diketahui, pen- 
derita DM tipe 1 memerlukan 
terapi insulin secara rutin 
untuk menjaga kadar gula 
tetap terkontrol dan mengu- 
rangi risiko komplikasi. Sayang- 
nya, akses insulin belum mei 
di semua wilayah di Indonesia 
sehingga banyak anak yang ti- 
dak tertolong karena sulit 
mengakses insulin. Hal ini 
menjadi pekerjaan rumah pe- 
merintah agar segera mengam- 
bil tindakan dalam memberi- 
kan pelayanan kesehatan ter- 
baik. 

Hal yang tak kalah penting 
adalah menumbuhkan kesadar- 
an masyarakat. Edukasi masya- 
rakat terkait diabetes pada anak 
perlu ditingkatkan. Orangtua 
harus lebih sensitif dalam me- 
ngenali gejala diabetes yang 
muncul pada anak, seperti ce- 
pat lelah, nyeri perut, mual dan 
muntah, penurunan berat ba- 
dan tanpa sebab, demam, sering 
buang air kecil, serta pandangan 
kabur. 

Masyarakat juga perlu me- 
lakukan upaya pencegahan de- 
ngan memperhatikan nutrisi 
dalam pola makan dengan 
membatasi jumlah asupan gula 
pada makanan dan minuman, 
serta rutin melakukan aktivitas 
fisik agar terhindar dari obe- 
sitas. Diabetes tidak dapat di- 
sembuhkan, tetapi gula darah 
dapat dikontrol dengan peng- 
obatan dan gaya hidup seim- 
bang. (LITBANG KOMPAS) 


JENDELA 


KOMPAS, SELASA, 


OLAHRAGA 


KAVI ANTARA JUARA LA LIGA, 
OATAR, DAN MESSI 


Trofi Liga Spanyol menjadi target utama Xavi 
Hernandez di musim penuh pertamanya menangani 
Barcelona. Ia pun masih berharap bisa menyambut 
Lionel Messi pulang ke Barca. 


MUHAMMAD IKHSAN MAHAR 


elatih Barcelona Xavi 
Hernandez — mulai 
memetik buah dari 
keputusan besar da- 
lam karier kepelatih- 
annya untuk pulang dan mela- 
tih Barcelona. Secara perlahan 
i mengeluarkan "Blaugra- 
na” dari periode buruk yang 
terjadi sejak 2020 dengan me- 
raih gelar Piala Super Spanyol 
2022-2023, kemudian menjadi 
salah satu penantang utama ge- 
lar Liga Spanyol musim ini. 
Ketika disinggung Kompas 
dalam sesi wawancara virtual 


fik, Kamis (2/2/2023), 
tentang kiatnya membangkit- 
kan Barca dari masa-masa ke- 
lam, Xavi mengungkapkan, se- 
jak awal diri ingin meng- 
hadirkan kembali DNA dan fi- 
losofi bermain Barca dengan 
sepak bola menyerang, perma- 
inan indah, dan mendominasi 
penguasaan bola. 

Ia mengakui, di 
annya di F 
2021, kondisi klub telah jauh 
berbeda k dirinya mening- 
galkan Stadion Camp Nou di 
masa keemasan pada Juni 2015. 


wal kehadir- 
November 


Mentalitas juara yang menjadi 
identitas Barca telah memu- 
dar, 

Yang paling utama, kata Xavi, 
semua pemain tidak memiliki 
kepercayaan diri mengenakan 
seragam Barca yang identik de- 
ngan gelar juara. Hal itu mem- 
buat Blaugrana kesulitan untuk 
tampil gemilang demi bersaing 
memperebutkan trofi dalam 
dua musim terakhir. 

"Sejak awal, tujuan utama sa- 
ya ialah menyuntikkan kembali 
filosofi permainan dan DNA 
klub. Kami bekerja keras untuk 
mengembalikan itu. Meski kini 
kami telah mengalami pening- 
katan yang pesat, proses (ke- 
bangkitan) ini masih panjang,” 
tutur Xavi. 

Ia menambahkan, "Hal uta- 
ma yang terlihat adalah ke- 
inginan saya untuk menjalan- 
kan metode permainan yang 
mendominasi lawan dan pe- 
nguasaan bol: ah bisa dija- 
lankan pemain. Saya pikir per- 
mainan kami telah mengem- 
balikan kebanggaan fans 
telah merampungkan pu- 
taran pertama Liga Spanyol 
musim ini, Barca duduk di pun- 


cak klasemen dengan keung- 
gulan lima poin dari rival abadi 
mereka, Real Madrid. Barca 
pun menjadi salah satu dari tiga 
tim Eropa yang telah mengo- 
leksi 50 poin setelah menjalani 
19 laga. Catatan itu setara de- 
ngan capaian Arsenal di Liga 
Inggris dan Napoli di Liga Ita- 
lia. 


Sesuai harapan 

Selain memuncaki klasemen, 
Barca telah menghadirkan per- 
forma yang sesuai harapan 
Xavi. Mereka mendominasi la- 
wan dengan koleksi rerata 64 
persen penguasaan bola. Tidak 
ada tim lain di Spanyol yang 
bisa mengoleksi rerata minimal 
60 persen pengu bola. La- 
lu, Robert Lewandowski dan 
rekan-rekannya adalah tim pa- 
ling produktif di Spanyol de- 
ngan perolehan 42 gol dalam 20 
laga. 

Di sisi lain, Xavi mengha- 
dirkan keseimbangan yang op- 
bagi Barca karena baru 
kan tujuh gol. Alhasil, 
Barca menjadi tim dengan lini 
pertahanan terbaik di lima liga 
top Eropa. 


AP PHOTO/MANU FERNANDEZ 


Xavi Hernandez (tengah) 
pada musim terakhirnya 
sebagai kapten klub Oatar, 
Al Sadd, jelang laga Liga 
Champions Asia melawan 
klub Iran, Persepolis, di 
'adion Azadi, Teheran, 
Iran, 20 Mei 2019. 


Xavi Hernandez 
mengangkat trofi Liga 
Spanyol pada 23 Mei 
2015 di musim 
terakhirnya sebagai 
pemain Barcelona. 
Setelah bertualang ke 
@atar, Xavi kembali ke 
Barcelona sebagai pelatih 
dan berpeluang meraih 
trofi juara liga musim ini. 


lain permainan yang me- 
an, Xavi juga telah mem- 
trofi pertama 


Saudi, 16 Januari lalu. 

Juru taktik berusia 48 tahun 
itu pun mengakui, trofi Piala 
Super Spanyol amat berarti bagi 


menghadirkan atmosfer positif 
dan ketenangan yang dibutuh- 
kan skuad Blaugrana untuk 
menjaga posisi puncak Liga 
Spanyol. 

”Selanjutnya, kami mengejar 
trofi Liga Spanyol. Itu adalah 
trofi terpenting yang harus ka- 
mi raih di musim ini. Saya tidak 
peduli rekor apa pun sebab yang 
paling utama kami men- 
juarai liga” ucap Xavi, yang 
ingin mengakhiri paceklik trofi 
juara liga bagi Barca sejak 
musim 2018-2019. 


Kesan Gatar 


Di tengah upaya untuk me- 
ngembalikan era emas Barca, 
Xavi juga berbicara tentang ke- 
sannya menghabiskan enam ta- 
hun di Gatar. Ia menutup ka- 
riernya sebagai pemain dengan 
membela Al Sadd pada periode 
2015 hingga 2019, kemudian 
memulai jejak sebagai pelatih di 
klub yang sama pada 2019 hing- 
ga 2021. 

Sebagai pemain, ia memper- 


Panai 


sembahkan empat trofi domes- 
tik bagi Al Sadd. Ia selanji 
memberikan Al S: 
lar domi 
ar edis 
ru taktik. 

Menurut Xavi, Gatar melaku- 
kan pengembangan sepak bola 
di jalan yang tepat. Selain men- 
datangkan pelatih-pelatih ter- 
nama dari Eropa untuk me- 
ningkatkan kualitas liga, Gatar 
juga mengembangkan akademi 
sepak bola, Akademi Aspire, un- 
tuk memoles bibit-bibit pemain 
muda mereka. 

”@atar melakukan kerja ba- 
gus yang membantu tim nasio- 
nal mereka. Meski belum tam- 
pil bagus di Piala Dunia lalu, 
mereka sudah bisa bersaing de- 
ngan baik di Asia,” kata Xavi. 

Atas dasar itu, ja mengang- 
gap, dengan pengembangan liga 
dan akademi, kekuatan sepak 
bola negara Asia lainnya bisa 
terus berkembang untuk meng- 
hasilkan pemain dan tim na- 
sional yang bisa sejajar dengan 
Eropa. Ia menuturkan, persa- 
ingan di Liga Gatar dan kom- 
petisi antarklub Asia pun tidak 
mudah. 

”Awalnya saya terkejut de- 
ngan banyaknya pemain ber- 
talenta di Asia. Hal itu mem- 
buat memenangi pertandingan 
dan menjadi juara di Oatar ti- 
dak mudah,” ujarnya. 

Ketika disinggung tentang 
keputusan Cristiano Ronaldo 
hijrah ke klub Liga Arab Saudi, 


( 


FEBRUARI 20: 


Pelatih Barcelona Xavi 
Hernandez (kanan) 
memberi instruksi kepada 
pemainnya dalam laga Liga 
Spanyol antara Barcelona 
dan Getafe di Stadion 
Camp Nou, Barcelona, 
Spanyol, 22 Januari 2023. 


AP PMOTO/JOAN MONFORT 


AP PHOTO/VAHID SALEMI 


Al Nassr, Xavi menilai, itu ada- 
lah hal normal dan dilatar- 
belakangi alasan profesior 
me. 

”Anda bisa saksikan (melalui 
Ronaldo) kompetisi di Saudi ti- 
dak mudah karena banyak di- 
huni pemain yang bagus. Jadi, 
Anda tidak bisa meremehkan 
kompetisi Asia, seperti di Gatar 
dan Saudi,” kata Xavi, yang me- 
raih 25 titel ketika membela 
Barca. 

Ronaldo pun baru mencetak 
satu gol dan mengantarkan satu 
kemenangan untuk Al r 
dari tiga laga yang telah di- 
jalaninya di Saudi. 


Pintu terbuka 

Di akhir perbincangan yang 
berlangsung sekitar 30 menit, 
Xavi ditanya tentang peluang 
sahabatnya, Lionel Messi, kem- 
bali ke Camp Nou seandainya 
tidak memperpanjang kontrak 
dengan Paris Saint-Germain 
pada akhir musim ini. Ia secara 
terbuka dengan senang hati 
menyambut kesempatan untuk 
melatih Messi di Barca. 

”Semua bergantung kepada 
Leo (Messi). Barca selalu rumah 
bagi Leo. Selama saya di sini, 
pintu selalu terbuka untuk dia,” 
kata Xavi. 

Akankah Xavi bisa mendapat 
kesempatan mengombinasikan 
Messi dengan bakat muda Bar- 
ca, seperti Pedri dan Gavi? Ha- 
nya waktu yang bisa menja- 
wWab.... 


KOMPAS, SELASA, 7 FEBRUARI 


JENDELA 


BERKELOK-KELOKNYA PENANGANAN BANJIR JAKARTA 


NUSANTARA 


Banjir di Jakarta berasal dari hulu, hujan lokal, dan rob. 
Ketiganya tak lepas dari bentang alam, perkembangan 
masyarakat, dan dinamika di dalamnya. Penyelesaian banjir 
di Jakarta pun tidak semudah membalik telapak tangan. 
Sama rumit dan berkeloknya dengan alur sungai yang 


melintasi Ibu Kota. 


FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY 


ntuk mengatasi 

banjir di Jakarta, 

pemahaman me- 

ngenai bentang 

alam wilayah itu 
menjadi penting. Luas wilayah 
Jakarta mencapai 650 kilome- 
ter (km) persegi atau 65.000 
hektar (ha). Ketinggian tanah 
Jakarta berada pada angka O 
sampai 10 meter di atas per- 
mukaan laut (mdpl) dari titik O 
Tanjung Priok, dan 5 hingga 50 
meter di atas permukaan laut 
dari Kanal Banjir sampai batas 
selatan Jakarta (H Ma'mun: 
Mengenal — Banjir — Jakarta, 
2012). 

Pengajar Sekolah Ilmu Ling- 
kungan Universitas Indonesia, 
Rudy P Tambunan, merujuk AJ 
Pannekoek (1949), ahli geologi 
dari Belanda, mengatakan, da- 
taran rendah Jakarta adalah pa- 
neplain atau daerah datar yang 
sedatar meja. Artinya, gravitasi 
sangat kecil dan itulah sebabnya 
sungai di Ibu Kota berkelok-ke- 
lok. 

Dengan gravitasi yang kecil, 
sungai berusaha mengalirkan 
airnya ke laut sehingga terjadi 
gaya sentripetal (berbelok ke 
dalam) dan sentrifugal (berbe- 
lok keluar). Hasih 
meander (sungai berkelok-ke- 
lok). 

”13 belas sungai yang meng- 
alir ke Jakarta membentuk me- 
ander. Lantas, terjadi perubah- 
an dari bentang alam menjadi 
permukiman penduduk. Ketika 


terjadi genangan, jika tidak ada 
rumah, tidak akan jadi masalah. 
Tetapi, ketika ada rumah ada 
manusia, akhirnya disebut ban- 
jir, muncullah masalah sosial. 
Jadi masalah alam yang ber- 
ubah menjadi masalah sosial,” 
kata Rudy, Sabtu (4/2/2023). 

Bentang alam tertutup 
rumah bisa dijumpai di Jati- 
negara (Otista, ruko-ruko se- 
belum simpang Cawang) dan 
Kalibata. 

Dalam bukunya, H Ma'mun 
mencatat tiga prinsip pengen- 
dalian banjir Ibu Kota berda- 
sarkan pola induk penelitian 
banjir tahun 2005. Pertama, pe- 
nampungan aliran 13 sungai. 
Kedua, drainase wilayah datar- 
an tinggi. Ketiga, drainase wi- 
layah dataran rendah. 

Penampungan 13 aliran su- 
ngai dapat dilakukan dengan 
kanal banjir, saluran pengendali 
Cengkareng, dan saluran pe- 
ngendali Cakung. Penampung- 
an tersebut berfungsi menang- 
kap, mengubah, dan menam- 
pung dari sungai agar tidak 
melalui tengah kota. 

Untuk drainase di dataran 


tinggi, menggunakan sistem 
gravitasi. Sementara dataran 


rendah menggunakan sistem 
polder (waduk dan polder). 
Rudy menyebutkan, skema 
penanganan banjir di Jakarta 
sudah ada dan selalu diper- 
barui. Terakhir, Netherlands 
Engineering Consultants (Ne- 
deco) disetujui Jepang (JICA). 


Namun, Jakarta dulu ber- 
kembang secara leap frog lom- 
patan katak). Pemerintah ter- 
lambat membangun sarana dan 
prasarana. Padahal, rencana in- 
duk 1965-1985 sudah meng- 
gambarkan skema untuk me- 
ngembangkan Jakarta. 


Lima permasalahan 


Dalam skema tersebut sudah 
diingatkan ada lima permasa- 
lahan. Banjir yang sudah ber- 
langsung sejak pemerintahan 
Hindia-Belanda, jaringan jalan 
yang belum sesuai dengan per- 
kembangan kota, pemerintah 
tidak mampu menyediakan 
rumah bagi masyarakat, keber- 
sihan sampah dan kebersihan 
kota, serta lemahnya adminis- 
trasi pertanahan. 

”Lima masalah ini akhirnya 
berkaitan dengan masalah pe- 
nanganan banjir. Begitu bilang 
ke penduduk yang sering ter- 
kena banjir, mereka menjawab 
enggak apa-apa banjirnya hanya 
dua kali setahun kok daripada 
kami harus pindah (preferensi 
masyarakat),” ucap Rudy. 

Selain infrastruktur pengen- 
, masyarakat juga 
ikan cara hi- 
dupnya. Misalnya memastikan 
saluran air itu berisi air, bukan 
berisi sampah. 

Saat ini, pemerintah menger- 
jakan Program 942, yakni pem- 
bangunan sembilan polder, em- 
pat waduk, dan revitalisasi dua 


KOMPAS 


A FATHONI 


Pengerjaan proyek inlet sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) di kawasan Bidara Cina, 
Jakarta Timur, Senin (16/1/2023). Sodetan Ciliwung ini menurut rencana akan berfungsi 
mengalirkan air Kali Ciliwung ke KBT dengan volume 60 meter kubik per detik. 


Kota 
Jakarta 
Barat! 


Banten 


Jawa Barat 


Ekoregion: 
IMEI Dataran banjir 


Dataran beting gisik dan lembah antargisik 


#2882 Dataran fluvio-vulkanik 
#25 Dataran fluviomarin 


Keterangan: 
- - Batas provinsi 
Batas kab/kota 


Garis pantai 
— Sungai 


IMEI Dataran pasang surut berlumpur 


Dataran rawa 


Sumber: KLHS RTRW Provinsi DKI Jakart: 


sungai. Program 942 yang di- 
lakukan dengan membangun 
infrastruktur — pengendalian 
banjir ini pun tidak lepas dari 
tantangan. Pembangunan sem- 
bilan polder, empat waduk, dan 
revitalisasi dua sungai di Ja- 
karta yang berjalan sejak No- 
vember 2021 kerap bersing- 
gungan dengan masyarakat. 

Kepala Seksi Perencanaan 
Bidang Pengendalian Banjir 
dan Drainase Dinas Sumber 
Daya Air Jakarta Maman 
Supratman menceritakan, 
hampir selalu ada dua kubu 
yang setuju dan tidak setuju 
terhadap infrastruktur pengen- 
dalian banjir. 

”Kami harus ketemu, ngob- 
rol, sosialisasi dulu. Beberapa 
masyarakat ada yang pengin le- 
bih detail sehingga butuh waktu 
jelaskan. Jadi progress proyek 
terhambat,” kisah Maman, 
Jumat (3/2). 

Kompleksnya banjir di Ja- 
karta membutuhkan pena- 


nganan secara menyeluruh dari 
hulu ke hilir. Mulai dari me- 
resapnya air hingga mengalir- 
kan ke laut. 

Muh Fakhrudin, Peneliti Ahli 
Utama pada Pusat Riset Lim- 
nologi Badan Riset dan Inovasi 
Nasional (BRIN), menekankan 
pentingnya penyelesaian masa- 
lah banjir secara menyeluruh 
dari hulu ke hilir. Pada hulu, air 
seharusnya banyak meresap ke 
dalam tanah lalu sisanya meng- 
alir ke hilir. 

”Kendalikan penggunaan la- 
han di hulu supaya air bisa 
meresap untuk kendalikan ban- 
jir dan konservasi air tanah,” 
ucap Fakhrudin, Jumat sore. 

Dari hulu, air mengalir ke 
zona tengah yang punya banyak 
situ atau waduk. Situ berfungsi 
untuk mengurangi banjir dan 
mengisi air tanah. 

Fakhrudin mengatakan, zona 
tengah memerlukan waduk un- 
tuk parkir air, sedangkan hilir 
membutuhkan polder dan 


INFOGRAPIK ISMAWADI 


pompa karena sebagian wilayah 
utara Jakarta berada di bawah 
permukaan air laut. 

”Andalkan pompa, tidak bisa 
yang lain karena waktunya pen- 
dek untuk masukan air ke pol- 
der atau alirkan ke laut. Kalau 
dilakukan dengan bagus, komit- 
men, dan konsisten, (banjir) bi- 
sa ditangani,” kata Fakhrudin. 

Untuk infrastruktur pengen- 
dalian banjir yang tengah ber- 
gulir, program 942 ditargetkan 
rampung pada Maret 2023. 
Upaya lain yang dilakukan ada- 
lah normalisasi Sungai Cili- 
wung, saat ini telah mencapai 16 
km dari target 33 kilometer. 
Adapun perkembangan pemba- 
ngunan sodetan Kali Ciliwung- 
Kanal Banjir Timur sudah men- 
capai 77 persen dengan target 
berfungsi pada April 2023. 

Pemerintah saat ini juga ma- 
sih berupaya membebaskan la- 
han di bantaran Sungai Cili- 
wung agar pengendalian banjir 
optimal. (Z08) 


Foto udara Kali Ciliwung 
membelah kawasan Jatinegara, 
Jakarta Timur, dan Tebet, 
Jakarta Selatan, Minggu 
(41/12/2022). Penataan 
Ciliwung menjadi prioritas, 
terutama dalam kaitannya 
untuk penanganan banjir 
Jakarta. Setidaknya 645 hektar 
lahan di bantaran Ciliwung 
dalam proses pembebasan. 


Kendalikan 
penggunaan lahan 
di hulu supaya air 
bisa meresap untuk 
kendalikan banjir 

dan konservasi 
air tanah. 


KOMPAS, S 


INFOGRAFIK 


| desk.visual@kompas.id 


Mer Gran 


Aya 


Larva Tentara Hitggn 


Lebih dari setengah sampah yang dihasilkan masyarakat merupakan sampah organik 
yang bisa didaur ulang menjadi pupuk melalui biokonversi. Biokonversi adalah 
merombak (dekomposisi) dan menghancurkan (degradasi) nutrien yang tersimpan 
pada limbah organik untuk dijadikan protein baru dengan melibatkan organisme. 


Gg Penggunaan pupuk organik 
hasil residu maggot 


Hasil residu setelah menjadi kompos 


Maggot yang merupakan larva lalat black soldier fly (BSF) atau dikenal juga Ss yang matang dapat dimanfaatkar 
dengan lalat tentara hitam merupakan organisme yang digunakan untuk Pe Yo pada tanaman pangan. 
biokonversi sampah organik. Dari proses tersebut dapat dihasilkan SO Sampah 

pupuk organik dari sisa residu yang diolah. Teknologi SS BO plastik 


biokonversi sudah dipergunakan sejak 2004 untuk 
pengelolaan bungkil kelapa sawit. Pro 


2 3 aa 5 105 
Sampah kertas 


Pengumpulan 
sampah/limbah dari 
berbagai sumber 
Sampah lainnya 
(sampah logam, g 
kaca, kain, Gg 
dan lainnya) si 


Pengolahan 
hasil residu 


Residu yang telah dipilah dari 
sisa sampah organik dan maggot 
diolah untuk pupuk orc 


Sampah 
organik 


Proses pengolahan residu menjadi 

kompos yang matang dan stabil 

1. Penyimpanan selama dua bulan 

2. Menggunakan fasilitas vermicomposting 
(menggunakan cacing) 

3. Menggunakan digester anaerobic 
(menggunakan bakteri) 


Pengembangbiakan 
maggot untuk dijadikan 
serangga dewasa dan 
pemanenan benih 
Pemilahan sampah serangga BSF yang 
organik dan anorganik 


Sampah anorganik akan mempersulit 
maggot dalam mencerna. Pemilahan 
jenis sampah juga mempermudah 

tahap panen dan pengolahan residu 


Sampah organik dalam bentuk penyaringan. Sebagian maggot 
bongkahan besar dicacah terlebih dipisahkan untuk dikembangbiakkan. 
dahulu. Sampah yang sudah “NN Sisanya diolah untuk kepentingan 
h lalu ditimbang untuk : lainnya 


Pencacahan dan . s8) Pemanenan maggot 
- ii A NSP dan pemisahan residu 
GM penimbangan 
#' sampah organik Pemanenan maggot dilakukan dengan 


Maggot yang dipanen dapat diolah 
k dijadikan 


membutul 
organik si 


9 15-19 hari 
Xx 0 60600000000600000 


Sampah organik yang diurai maggot 


Pemberian sampah 
organik kepada maggot 


Pemberian sampah organik dilakukan 
setiap hari atau ketika maggot sudah 
menghabiskan sampah sebelumnya. 


$Taan 


Siklus Hidup Serangga BSF 2. Larva/mafigot 


Kelembaban dan suhu udara sangat 
berpengaruh pada pertumbuhan 5. Serangga BSF 
maggot. Maggot akan mengalami lima kali 3 « Serangga dewasa memiliki masa hidup 
instar (pergantian kulit) sebelum masuk $ 6 yang singkat. Lalat BSF akan 
tahap prepupa, mencari pasangan, kemudian 
bertelur, lalu mati Perbedaan Lalat 
. Tentara Hitam dengan 
Pa ase ini ditandai dengan warna L 
1 Tahap,talur na “ yang semakin gelap dan mulai Lat sa 
memudar (tidak berkilau), aa: 
kaku, dan salah satu bagian Latar 
pupa melengkung danau Rumap 


“$ 


3. Prepupa 
metamorfosis 


MN Warna tubuh maggot akan menghitam atau 
butir telur yang berbentuk oval memanjang coklat tua. Pada tahap ini maggot sudah 
dengan panjang sekitar 1 mm. bermigrasi dari sumber makanan menuju 


ih 
tempatyang lebih kering Fisiologi serangga lalat tentara hitam tidak 


membutuhkan makanan sehingga tidak 
berperan menjadi vektor atau penyebar penyakit. 


mpahan, Buku Proses Pengolahar ganik dengan BI 


ALUHUR DIMAS 


